
Kontak Dengan ET Melalui Pencarian Obyek Alien 


MAJALAH UFO INDONESIA 


Nomor 10 - Tahun 1 


Bagaimana Menelai 

> t3FTi 

i Kel 



fefl 

m 5 

,tv35 

m 
















INFO&UFO 


MAJALAH UFO INDONESIA 


ISSN : 1411-9676 


Penerbit: 

Yayasan INFO-UFO 

Pemimpin Redaksi 

Nur Agustinus 

Staf Redaksi 

Leonardus T. 

Sekretaris Redaksi 

Maria Yuthi Anggraheni 

Bagian Keuangan 

Johana CR. 

Koresponden LN 

Endang Martina (USA) 

Ilustrator 

Alfons Hendrata 

Bagian Umum 

Mochamad Sanusi 
Eko Kuswanto 


Alamat Redaksi 

Jl. Krembangan Barat 31-1 
Surabaya 60175, Indonesia 
Telp. (031) 3542570, 3526207 
Fax. (031) 3559283 

http://www.info-ufo.com 
email: redaksi@info-ufo.com 

Majalah INFO-UFO menerima 
sumbangan naskah atau artikel. 


Isi majalah INFO-UFO belum 
tentu sama dengan pandangan 
Yayasan INFO-UFO. 

Rekening Bank: 

BCA KCP Manukan 
No rekening: 6190005231 
(a/n: Agustinus Nur Pratidina) 


Hotline Pelanggan: 

( 031)3557728 



Dari Redaksi 

Pada masa Perang Dunia 
II, ada sebuah fenomena aneh 
yang sering terlihat di angkasa. 

Mereka menyebutnya sebagai 
Foo Fighter. Tak ada yang tahu 
pasti, milik siapakah benda 

terbang aneh tersebut. Baik pihak Sekutu maupun Jepang, keduanya sama- 
sama menduga pesawat aneh itu adalah dari pihak lawan. Namun, dokumen 
dan analisa yang muncul belakangan menunjukkan dugaan bahwa pihak Jerman 
di masa itu telah melakukan riset serta memproduki pesawat terbang berbentuk 
aneh, yang diduga kuat adalah Foo Fighter tersebut. 

Tentu saja, hal ini membuat banyak pro dan kontra. Kalaupun seandainya 
Nazi Jerman sudah berhasil membuat piring terbang, mengapa mereka bisa 
kalah dalam perang tersebut? Ataukah riset mereka belum berhasil tuntas? 
Atau, para ilmuwan yang dimiliki mereka keburu ditangkap atau membelot ke 
pihak sekutu? 

Pada tahun 1932, Adolf Hitler yang mengendalikan masyarakat Jerman 
memaksa para ilmuwan untuk bekerja di Laboratorium untuk pengembangan 
rancangan-rancangan pesawat. Dibantu oleh teknologi pusaran air Viktor 
Schauberger dan para ilmuwan ahli-ahli teknik seperti Schriever, Habermohl, 
Ballenzo, dan Miethe, Jerman mulai menerbangkan pesawat pada awal tahun 
1938. Terdapat juga beberapa bukti bahwa Jerman menemukan sebuah piring 
terbang alien yang terjatuh pada tahun 1837. Sebagai hasil dari seluruh teknologi 
ini, usaha-usaha keilmuwan Jerman didorong semakin maju pesat, dan dilakukan 
pada beberapa fasilitas-fasilitas riset rahasia di Reinickendorf, Kummersdoef, 
dan Thuringia. 

Nampaknya ada banyak kasus mengenai UFO yang terhempas di bumi ini. 
Salah satunya adalah yang pernah terjadi di gurun pasir Kalahari di Afrika 
Selatan. Kali ini, sebuah UFO berhasil ditembak jatuh oleh dua pesawat Mirage 
yang sedang berpatroli di udara. Dengan jatuhnya UFO tersebut sepertinya 
telah meruntuhkan mitos bahwa UFO adalah pesawat yang sedemikian canggih 
dan tak terkalahkan. Bahkan, ada juga teori yang mengatakan bahwa jatuhnya 
UFO di Roswell sebenarnya adalah juga karena ditembak jatuh oleh pihak 
militer AS. Benarkah? 

Selamat membaca! 


“I’ve been convincedfor a long time that the flying 
saucers are real and interplanetary. In other words 
we are being watched by beings from outer 
space. ” 

-Albert M. Chop, Wakil Direktur Public Relations 
di NASA, dan mantan juru bicara US Air Force 
untuk Project Blue Book. 



Nomor 10 


3 


INFO-UFO 






















SURAT PEMBACA 


Alamat redaksi: Jl. Krembangan Barat 31-1 
Surabaya 60175, Fax: (031) 3559283 atau 
Email: redaksi@info-ufo.com 


Kirimkan saran atau komentar Anda 
ke redaksi 1NFO-UFO. 


Soal New Age 


Buku UFO dan Survei 


Saya membaca di beberapa edisi 
majalah INF O-UFO ada tentang 
kepercayaan yang berdasarkan 
UFO. Banyak ulasan atau “teori” 
yang diberikan oleh mereka, namun 
apakah hal itu memang benar? 
Apakah dengan memuat artikel 
tentang kepercayaan berdasarkan 
UFO itu tidak mengurangi bobot 
INFO-UFO atau berkesan menjadi 
majalah yang sifatnya mistis? 

Raharjo R. 

Semarang 

Masalah kepercayaan yang 
berdasarkan UFO sebenarnya 
cukup menarik untuk disimak, 
bukan dari segi apakah 
informasi yang diberikan itu 
benar atau tidak, namun lebih 
pada bagaimana masalah UFO 
bisa mempengaruhi berbagai 
sendi kehidupan manusia. Selain 
itu, ada teori yang mengatakan 
bahwa alien berusaha 
mempengaruhi manusia melalui 
berbagai cara, termasuk misalnya 
membentuk kelompok-kelompok 
spiritual. Tujuan mereka bisa 
bermacam-macam. Untuk itu, 
redaksi mencoba menyampaikan 
informasi apa adanya supaya 
para pembaca mendapat 
informasi yang lengkap. (Red) 


Saya saat ini sedang melakukan 
penelitian untuk studi saya dan 
membutuhkan buku-buku mengenai 
UFO dan alien. Adanya majalah ini 
sangat membantu saya, namun 
yang ingin saya tanyakan, di 
manakah saya bisa memperoleh 
buku-buku UFO yang pernah 
diterbitkan dalam bahasa 
Indonesia? Soalnya, saat ini saya 
sulit sekali mendapatkan buku-buku 
tersebut. Bahkan informasi 
mengenai UFO juga sulit diperoleh 
dan kalaupun ada, biasanya muncul 
di tabloid yang kebenarannya 
meragukan. Apakah redaksi dapat 
membantu? Oh ya, mungkin juga 
redaksi bisa dilakukan penelitian 
semacam survei atau polling yang 
berhubungan dengan UFO. 

Philipus Kurniawan 
Slipi , Jakarta 

Memang buku UFO berba¬ 
hasa Indonesia saat ini tergolong 
langka. Berbeda dengan di luar 
negeri seperti di Amerika Serikat 
yang begitu banyak buku dan 
referensi tentang UFO. Bebera¬ 
pa toko buku ada yang menjual 
buku import tentang UFO. INFO- 
UFO saat ini merencanakan 
untuk menerbitkan buku-buku 
tentang UFO dan alien. (Red) 


UFo dan Illuminati? 

Saya membaca di beberapa 
situs internet, ada yang 
mengkaitkan antara UFO dengan 
illuminati. Benarkah hal itu? Seperti 
di situs www.davidicke.com saya 
membaca bahwa ada hubungan 
antara illuminati dengan ras alien 
reptilian. Apakah ini berhubungan 
dengan kisah-kisah bahwa makhluk 
ular atau naga adalah musuh 
manusia? Mungkin redaksi bisa 
memberikan ulasannya mengenai 
hal ini pada terbitan mendatang. 
Semoga makin sukses! 

Herman Susanto 
Jakarta 

Soal illuminati, memang ada 
yang pro dan kontra. Seperti 
yang ada di edisi kali ini, sebuah 
sumber yang menamakan dirinya 
Commander X menyebutkan 
bahwa Illuminati adalah suatu 
orde rahasia, yang menurut 
dugaan datang ke Bumi beribu- 
ribu tahun yang lalu. Mereka 
kemudian bersekongkol dengan 
‘Ras Naga’ (Reptilian). Ada 
banyak informasi menarik yang 
bisa diperoleh di internet. Coba 
cari di internet tentang (( Lacerta 
Files”, yang menceritakan 
hubungan manusia dengan alien 
reptilian sejak dulu. (Red) 


MARS LUMOGRAPH P&tdd tkzMCtfUr 

untuk menulis, menggambar dan Computer 



TERSEDIA DALAM UKURAN EE, EB, 6B s/d 6H 

" 2B khusus untuk camputer f " 


Terbuat dari kayu pilihan, kayu lokal (Merah) 
dari kayu impor Cedar (Coklat) 


SsWEDTLER 


Geimany 


m 


LOWONGAN 


- PENULIS - 
-PENTERJEMAH- 

Syarat: Minat terhadap 
misteri UFO & Alien. 
Kirim surat lamaran ke: 

PO. B0K1901SBY 


INFO-UFO 


h 


Nomor 10 










d a f t a 


Nomor 10 Tahun I 


8 


Tentara Jerman 
melarikan diri ke 
Antartika dan 
Amerika Selatan 
dengan pesawat yang 
dibuat mirip piring 
terbang menjelang 
akhir perang. Apa 
yang sesungguhnya 
telah terjadi? 





Dua pesawat Mirage 
Afrika Selatan dengan 
senjata laser, Thor, 
menembak j atuh UFO 
di atas gurun Kalahari. 
Tiga alien diketemukan, 
satu tewas, sementara 
dua lainnya hidup. 
Benarkah itu terjadi? 


Gambar Sampul 
UFO berdatangan 
ke planet bumi 


Surat Pembaca 


Monitor 


7 UFO di WTC saat 11 September 2001 

8 NAZI Jerman Membuat Piring Terbang 

13 Lomba Karya Tulis UF O _ 

14 . Mirage Afrika Selatan Tembak Jatuh UFO 

18 Interaksi Makhluk Non Manusia (4) 

22 Resensi Seri Buku Misteri UFO 
23 _ Cergam: Bamey & Betty Hill Abduction 

2 9 Sifat Keberadaan Makhluk UF O (2) 



Di Museum UFO 
Roswell, Anda akan 
bisa melihat berbagai 
display, poster, diorama, 
maupun melihat dari 
dekat replika mayat 
alien beserta 
pesawatnya... 


30 Dapatkah Melawan Makhluk Alien? 
33 Menetapkan Kebenaran Laporan UFO 

35 Crop Circle 

36 Galeri Roman Garcia Jr. 

38 USO di Selat Sagawin, Irian Jaya 
40 Alien & Kehidupan Manusia (10) 

45. Film Serial Dark Skies 

48 Lima Strategi Kontak Dengan ET (4) 
50 Museum UFO 


Nomor 10 


5 


INFO-UFO 












































n i l o r 


Mars pernah ditutupi air lebih 
banyak dari bumi 

Bukti terbaru bahwa Mars 
pernah ditutupi samudera kian 
meningkatkan kemungkinan adanya 
kehidupan di planet tersebut. 

Sebuah studi baru memper¬ 
lihatkan Mars pernah mengandung 
air lebih banyak ketimbang bumi 
untuk setiap km persegi. Para 
peneliti menganalisis data dengan 
meng-ukur jumlah molekul hidrogen 
di atmosfer planet merah tersebut. 

Juru bicara Vladimir A. Kras- 
nopolsky mengatakan dengan 
terbuktinya air berlebihan dalam 
sejarah Mars meningkatkan 
prospek bahwa kehidupan pernah 
ada di sana. 

Studi memperlihatkan atmosfer 
bagian atas Mars mengandung 
molekul hidrogen (H2) yang 
mengkonfirmasikan teori sebelum¬ 
nya tentang sejarah air di planet 
tersebut. 

H2 datang dari hasil reaksi kimia 
di mana terpisahnya hidrogen dari 
air dan memungkinkan hidrogen 
lebih ringan terbang ke atmosfer. 

Studi tersebut untuk pertama 
kalinya mendeteksi molekul 
hidrogen di atmosfer Mars. 

Inggris pernah bentuk badan 
resmi selidiki UFO 

Departemen Pertahanan Inggris 
pernah membentuk badan rahasia 
untuk menyelidiki piring terbang 
atau UFO tahun 50an, demikian 
dokumen resmi yang dibeberkan 
secara umum untuk pertama 
kalinya. Badan tersebut, yang 
melibatkan para pakar dari 
Directorate of Scientific Intelligence 
dan Joint Technical Intelligence 
Committee, didirikan tahun 1951 
setelah pemunculan di Swedia dan 

INFO-UFO f! Nomor 10 


AS diikuti oleh membanjirnya 
laporan mengenai hal yang sama 
di Inggris. 

Bagaimanapun juga, para 
ilmuwan menolak pemikiran bahwa 
bumi menghadapi ancaman invasi 
mahluk asing dari luar angkasa 
selain itu mereka juga menyangkal 
bahwa fenomena ini adalah “ilusi 
optis dan penyimpangan psiko¬ 
logis”. 

“Kita harus memperhatikan hal 
ini, berdasarkan bukti-bukti yang 
ada, sebagai suatu badan yang 
nirlaba. Kita menegaskan bahwa 
tidak akan ada penyelidikan lebih 
lanjut akan dilakukan jika tidak ada 
bukti-bukti material,” demikian 
laporan itu. 

Salah satu kasus yang dipelajari 
adalah kesaksian pilot RAF, Letnan 
Hubbard, yang dua kali 
menyaksikan piring datar, berwarna 
abu-abu, dengan diameter sekitar 
15 meter, terbang rendah di atas 
Farnborough, selatan London, 
dengan kecepatan antara 1.300 
hingga 1.600 kilometer per jam. 

(Eko Warijadi, Satunet) 

Hawking: Jajah Alam Semesta 
atau Musnah! 

Profesor Stephen Hawking 
pernah mengatakan bahwa ras 
manusia menghadapi kemungkinan 
musnah oleh virus buatannya 
sendiri. “Bahaya itu adalah selain 
oleh kecelakaan atau rancangan, 
kita menciptakan sebuah virus yang 
melenyapkan kita,” katanya. 

“Saya tidak berpikir bahwa ras 
manusia akan bertahan hidup 
ribuan tahun ke depan, kecuali kita 
menyebar ke alam semesta,” tutur 
Hawking. “Ada terlalu banyak 
kecelakaan yang dapat menimpa 
kehidupan di planet tunggal ini,” 
katanya seperti dikutip BBC.com. 


Namun Profesor Hawking, 
professor matematik dari Lucasia 
di Cambridge University itu dalam 
serial buku terbarunya “The 
Universe In A Nutshell” mengata¬ 
kan ia optimis kehidupan manusia 
akan bisa mengatur untuk mencapai 
bintang-bintang, (astaga.com) 

Takut Alien? Pakai Saja 
Detektor UFO 

Anda khawatir penyerbuan 
alien? Anda sulit tidur pada malam 
hari gelisah menunggu sesosok 
makhluk hijau kecil masuk lewat 
jendela kamar tidur Anda? Jika ya, 
Detektor UFO mungkin yang Anda 
butuhkan untuk memasuki 
ketakutan ekstraterestrial Anda. 

Ini celah bisnis yang dimasuki 
Images SI Inc, yang bermarkas di 
New York. Ia menjual Detektor 
UFO lewat situs. Jika Anda 
mengira atasan atau teman baik 
Anda mungkin sebenarnya seorang 
alien, menurut perusahaan itu 
piranti bertampang anehnya akan 
membuat Anda yakin. 

Detektor UFO menggunakan 
teknologi basic yang jelas, ia 
menempatkan sepasang komponen 
elektronik dan dapat menemukan 
ladang magnetik khusus yang 
berasal dari kapal alien. 

Apa yang Anda perlukan hanya 
batere lithium 9 volt dan Anda siap 
memburu alien. Detektor itu 
bekerja melalui monitoring ladang 
magnetik Bumi dan dapat 
mengambil gangguan di ladang itu 
yang diasumsikan disebabkan oleh 
pesawat ruang angkasa yang 
mendekat. Jika magnetik lokal dan 
medan elektromagnetik yang 
diambil tidak normal, detektor Anda 
akan mulai menyala dan berbunyi 
dan hal itu bisa menunjukkan 
indikasi adanya UFO. * 


I 


acak 


Video Merekam UFO Saat Pesawat 
Menabrak Gedung WTC 


11 September 2001 terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan dengan ditabraknya gedung WTC di New 
York oleh dua pesawat terbang yang dibajak. Namun, ada hal yang aneh dari peristiwa itu, yang sebenarnya 
tidak tertangkap oleh mata para saksi karena kepanikan waktu itu, namun berhasil direkam oleh dua buah 
kamera video dari dua sudut yang berbeda. Benda aneh itu berbentuk silinder, melesat dengan kecepatan yang 
sangat tinggi, sehingga 
nampaknya sulit untuk 
dianggap bahwa hal itu adalah 
pesawat terbang biasa. 

Apapun itu, masih menyisakan 
tanda tanya besar. Jelas video 
ini bukan merupakan rekayasa. 

Lalu, apa tujuan UFO itu? 

Sejumlah teori muncul, 
misalnya, UFO tersebut adalah 
pelancong dari masa depan. 

Ada juga yang mengatakan 
bahwa UFO tersebut 
bermaksud “mengevakuasi” 
para korban. Tapi ada juga 
yang berteori bahwa benda 
terbang aneh itu semacam 
“pemandu” bagi pesawat yang 
dibajak. teori yang belakangan 
ini berkaitan dengan konspirasi, 
sebab ada banyak hal aneh 
yang berkaitan dengan 
runtuhnya gedung WTC. 

Bagaimana menurut Anda? 

Apakah itu memang UFO? * Klip video yang menunjukkan adanya sebuah benda yang cukup besar 

dan melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebelah kanan 
adalah pembesaran dari obyek aneh yang berbentuk silinder tersebut. 




Pada saat pesawat kedua menabrak gedung, di sudut kanan sebuah obyek melesat dengan 
kecepatan tinggi ke arah kiri. Lalu ada obyek aneh kedua yang bergabung dengan obyek pertama. 


Nomor 10 


7 


INFO-UFO 






















I 


a p o r a n Utama 


Benarkah NAZI Jerman 
Membuat Piring Terbang 
Saat Perang Dunia II ? 



Mengapa fenomena piring terbang bagaikan serial tak 
berkesudahan? UFO (Unidentified Flying Object) sampai 
saat ini tak ubahnya mimpi eksotis yang terasa ada, terasa 
tidak. 

‘’Tapi saya sudah membaca sejumlah file sangat 
rahasia,” tutur seseorang yang menamakan dirinya 
6 Commander X’, di Majalah Unsolved UFO Sightings baru- 
baru ini. Commander X konon adalah pensiunan Operasi 
Intelijen Militer yang terkait dengan dinas rahasia Amerika 
Serikat, CIA. Semasa Perang Dunia II, menurut 




INFO-UFO 


Nomor 10 


















||jTJJLK1 Plut*tt i=TTu 30 *bh> 


1 


Commander X, banyak kasus para 
personil militer Amerika Serikat 
diserang dari berbagai sisi oleh apa 
yang disebut ‘foo-fighter’. 
Beberapa pesawat Amerika 
Serikat diledakkan, bukan oleh 
Jerman atau Jepang, melainkan 
oleh UFO, roket setan atau apapun 
namanya. 

Hitler membentuk ‘Ras Naga’. 
Orang-orang Nazi melancarkan 
sejumlah ekspedisi mencari ‘pintu 
masuk’ ke pusat Bumi di Kutub 
Selatan. Konon Hitler percaya di 
pusat Bumi itu bersarang sejumlah 
alien. Kalau ia bisa memperoleh 
bantuan mereka, ia akan menjadi 
penguasa Bumi. Orang-orang Nazi 
juga percaya akan Benua Atlantis, 
pesan-pesan dari Bimasakti yang 
jauh dan sebuah energi bentuk 
baru. Dalam kenyataannya, banyak 
benda terbang yang terlihat di Area 
51 di Nevada, Amerika Serikat, 
bukan dibangun oleh alien. 
Sebaliknya benda-benda itu adalah 
kendaraan eksperimental yang 
berasal dari rencana rahasia para 
ilmuwan Jerman. 

Konon pada tahun 1945, orang- 
orang Nazi sudah mendarat di 
Bulan! Mereka bekerja 
berdasarkan metode alternatif 
propulsi, gravitasi dan pembelokan 


Pada waktu perang dunia kedua, Jerman banyak 
mengembangkan pesawat yang aneh-aneh. 


waktu. Anehnya, menurut 
Commander X, dalam upaya 
tersebut orang-orang Nazi dibantu 
oleh sebuah cabang dinas rahasia 
Amerika Serikat yang membelot, 
yang berasal dari lembaga yang kini 
bernama Cl A. 

Commander X kemudian 
bercerita tentang Illuminati, suatu 
orde rahasia, yang menurut dugaan 
datang ke Bumi beribu-ribu tahun 
yang lalu. Mereka kemudian 
bersekongkol dengan ‘Ras Naga’. 
Wujud mereka sama seperti 
manusia. Mereka bahkan telah 
membaur dengan masyarakat kita. 
“Illuminati juga punya posisi bagus 
untuk memerintah kita dan membuat 


Diagram piring terbang berdasarkan dokumen yang diketemukan. 


Sebuah ilustrasi piring terbang buatan NAZI Jerman. 


Nomor 10 


INFO-UFO 


















Percobaan awal yang gagal dan pesawat terbakar hebat. hukum,” tulis Commander X. 

6 ’ Mereka mengontrol perdagangan 
obat, mengizinkan pengiriman 
senjata nuklir ke negara-negara 
berkembang. Secara mendasar, 
mereka juga mengontrol media.” 

Konon banyak entitas UFO 
yang datang ke Bumi pada satu 
basis reguler. Syukur, beberapa 
diantara mereka adalah mahluk 
spiritual dan penuh kasih. Tetapi 
banyak pula yang jahat. ‘’Kita 
semua telah membaca laporan- 
laporan tentang manusia yang 
diculik oleh alien dan dijadikan 
objek percobaan fisik yang 
bervariasi, bahkan dipaksa 
berhubungan seks,” tulis 
Commander X. 

Tetapi ada juga beberapa 
kelompok ilmuwan misterius yang 
eksis di permukaan Bumi. Mereka 
membangun teknologi tanpa pemah 
Desain piring terbang Jerman dikembangkan berdasarkan mengizinkan kita masuk ke‘dunia 

pesawat alien yang jatuh di Jerman sebelum perang dunia kedua. rahasia’ mereka. Sebagian besar 


INFO-UFO HH Nomor 10 








UFO yang nampak melayang di 
atas Amerika pada tahun 1897, 
sesungguhnya adalah peralatan 
ilmiah rahasia yang ditempatkan di 
angkasa beberapa tahun sebelum 
Wright Brothers berusaha 
menerbangkan pesawat mereka 
yang pertama di Kitty Hawk. 

Sangat banyak laporan tentang 
UFO di Amerika Selatan, 
khususnya di sepanjang tepi hutan 
pegunungan di sebelah timur 
Andes, dari Bolivia sampai 
Venezuela. Sebuah kota rahasia 
kabarnya berdiri di hutan Amerika 
Selatan itu juga. Siapa yang 
membangunnya? Beberapa 
sumber menyebutkan, satu 
batalyon terakhir tentara Jerman 
melarikan diri dengan kapal selam 
dan pesawat yang dibuat mirip 
piring terbang menjelang akhir 
Perang Dunia II. Mereka pergi ke 
Antartika dan Amerika Selatan. 
Ada dugaan orang-orang Jerman 
inilah yang membangun kota super 
berteknologi tinggi di hutan 
Amerika Selatan itu. 

Kolonel Howard Buechner. 
sejarahwan militer modern yang 
mengarang Secrets of the Holy 
Lance and Hitler’s Ashes 
mengungkapkan, orang-orang 
Jerman membangun basis-basis di 
Queen Maud Land di seberang 
Afrika Selatan selama Perang 
Dunia II berlangsung. Kemudian 
sejumlah ilmuwan penting, aviator 
dan politisi diangkut ke benteng 
terakhir itu. Dua diantara mereka 
akhirnya menyerah di Argentina, 
tiga bulan setelah perang usai. 
Pada tahun 1947, Laksamana Byrd 
memimpin invasi Angkatan Laut 
Amerika Serikat ke Antartika, 
terutama Queen Maud Land. 
Mereka kalah. Beberapa pesawat 
jet bahkan tertembak jatuh. 
Angkatan Laut Amerika Serikat tak 
pernah lagi ke sana hingga tahun 
1957. 



Para perwira dan dinas rahasia Jerman saat melihat uji coba 


NAZIFLVlNt; SAUCERS 




I II- ■■ ir'V-c H-H.:r::i vij. Myin^ dita' ilri-K :-irJ r*, ■ , '■-i.-* .. i J -| . 

I "i I ■' I 1 ■ 11 ru-jl .1. : M. .LU uh:-ii ; : ,l :!'| V ki -1 r ■ | £ „ 

■i hori. nuj fU-NF >^-«d ai 20r:n ir.^h 


V1CTGR SCHAUBEnt j[ ■< y I LVirsG SA'JCErS 

Victc-r Schaub e rger [1SS5-1 . an Austrian invenlc - Wto w.v. inv$K-d whh Hitler'a Third 

nio.:h inwnl-jd s nu-nbe-ci "'lying di^s' lbnh-j Naziz bebvE-en nnd 1S4,> FUiyud 
on "ib;uld arflpubion" many of ihem. accondim i:> retordk, ac'ua !y dew. One 'I yinrj 
53uce. r ' repu:ec!y deslro^-d m Lcorztein hzd a diamokf of 1 G v/=|ghed Vtt 

and was 1 ‘aiec by nn d c ric:o _ of ore twem'eih hr-is-|:i iwi: r i had a ircul 
hjrl'jir’iO Li ^upply 13--E3 enaray \C. r AoCurpi ng to Schaubengef, 'lr waio e’: I : lir i;: ruLalud 
inlo a l*if,iiiiQ 'iir n uf lalic-n cv/n as 'ra'toidar, <i.':>_ib ud z>f Energy resu^s, whinh, 
with “nense pawer, nan caySo itfvitsl on." On ons ale-mpf llnj uppyra-Li& "rcaa upwardr, 
trailinp a b'ue-grean r and Iben a slfctf cobred gl&w." Th* Ruwijint t p 

Schaubei-igers apanment in Loonslain. ahe/ la&ir.$ w\\S\ rurnisincd l - a1 'he Arrerban's 
li.ii:;i'! lakon I "t. Schauberg er sijppflsnMIy work-e-d c- a lop EEorel prv: in far ihe 

J.S. Govermern and ciiiid shcdly sberward ol ill h^allh. On hls dcathbed. Schauberger 
mp^uiod cvar anc over, Ihey fooK C^oirthing rrom me. I yeryihk'v.’ I don't o-v-en own 
mysei'1." 




Sketsa rancangan pesawat piring terbang buatan NAZI. 


Nomor 10 


11 


INFO-UFO 












Beberapa sumber menyebutkan, satu batalyon terakhir tentara 
Jerman melarikan diri dengan kapal selam dan pesawat yang 
dibuat mirip piring terbang menjelang akhir Perang Dunia II. 


Menurut buku Chronicle of 
Akakor karya jurnalis Kari Brugger, 
satu batalyon Jerman mengungsi ke 
sebuah kota bawah tanah di 
perbatasan Brazil dan Peru. 
Sayang, Brugger tidak bisa 
mengungkap lebih banyak. Ia 
ditemukan terbunuh di Ipanema, 
kota di pinggiran Rio de Janeiro, 
Brazil pada tahun 1981. 

Tetapi ada juga cerita tentang 
sebuah kota misterius, yaitu Ciudad 
Subterranean de los Andes, di 
Amerika Selatan. Kota ini konon 
dibangun oleh 98 ilmuwan di sebuah 
kawah gunung berapi di rimba 
Venezuela. Di dalam bukunya, 
penulis Perancis Robert Charroux 
menyatakan, Ciudad 

Subterranean de los Andes 
merupakan rahasia umum dari 
Caracas sampai Santiago.” 
Charroux menghubungkan 
ceritanya dengan kisah seorang 
wartawan Meksiko, Mario Rojas 
Avendaro. Wartawan ini 
menyimpulkan bahwa kota Ciudad 
Subterranean de los Andes adalah 
kisah nyata. Ia mengaku pernah 


dihubungi seseorang yang bernama 
Nacisso Genovese, seorang 
fisikawan. Genovese mengaku 
tinggal bertahun-tahun di Ciudad 
Subterranean de los Andes. Pada 
tahun 1950-an ia menulis buku 
berjudul Perjalananku ke Mars. 


Buku ini belum diterjemahkan ke 
dalam bahasa Inggris, tetapi terbit 
dalam edisi bahasa Spanyol, 
Portugis dan Italia. Genovese 
mengaku telah mendarat di Mars 
melalui penerbangan dari Ciudad 
Subterranean de los Andes ini! * 




MAJALAH UFO INDONESIA 


Edisi 01 Edisi 02 Edisi 03 

Untuk mendapatkan majalah INFO-UFO 
hubungi: Jl. Krembangan Barat 31-1 Surabaya 
60175, Indonesia, Telp. (031) 3542570, 

3526207, Fax. (031)3559283 

atau di toko buku terdekat di kota Anda. 


Hotline Pelanggan: 1031) 355 7728 


http://www.info-ufo.com email: redaksi@info-ufo.com 


Edisi 04 Edisi 05 Edisi 06 


Langganan Majalah INFO-UFO 


Dengan berlangganan akan mendapatkan harga khusus, 
hanya Rp 100.000,- untuk 12 nomor. Sudah termasuk 
ongkos kirim untuk wilayah Indonesia. Biaya langganan 
ditransfer melalui rekening Bank BCA KCP Manukan 
No rekening: 6190005231 (a/n: Agustinus Nur Pratidina) 


INFO-UFO 


12 


Nomor 10 






































LOMBA KARYA TULIS UFO 
MAJALAH INFO-UFO 2002 

Pengetahuan tentang UFO pada masyarakat luas masih sering kali rancu pada pemahaman yang bersifat 
teknologi, metafisik bahkan bersifat religius. Dari berbagai data yang diperoleh sudah banyak menunjukan 
adanya indikasi yang kuat tentang keberadaan makhluk cerdas selain manusia di alam semesta yang sangat 
luas ini. Hanya saja, fenomena UFO di Indonesia nampaknya masih belum terdata dengan jelas. Di samping itu 
masih banyak masyarakat yang menganggap UFO sebagai fantasi atau bahkan dihubungkan dengan peristiwa 
yang bersifat metafisika. Dalam rangka mencoba menggali pengetahuan dan mencari ide-ide tentang masalah 
UFO atau alien, Majalah INFO UFO mengadakan Lomba Karya Tulis UFO. 

TUJUAN 

Lomba ini bertujuan menggali aspirasi dari masyarakat luas tentang fenomena UFO serta membuka cakrawala 
pemikiran masyarakat tentang UFO. Hal ini akan bermanfaat bagi penambahan pengetahuan tentang UFO dan 
hal lain yang berhubungan dengan UFO serta memberikan sarana bagi masyarakat yang mempunyai minat dan 
memperhatikan fenomena UFO. 

TEMA 

1. Darimanakah Kemungkinan Asal-Usul UFO dan apa tujuan mereka? 

2. Adakah kemungkinan terjadi kerja sama terselubung antara manusia dengan alien? 

3. Keterkaitan Mitos atau kepercayaan masyarakat setempat terhadap hal-hal aneh dengan fenomena UFO. 

4. Apakah teknologi yang dimiliki manusia dipengaruhi oleh teknologi alien ? 

PERSYARATAN 

1. Bersifat perorangan, terbuka untuk umum dan tidak dibatasi oleh umur dan pendidikan. 

2. Dilampiri riwayat hidup dan pas foto terbaru 4x6 cm (berwarna) 2 lembar. 

3. Foto copy tanda pengenal yang masih berlaku. 

4. Penulisan diketik di atas kertas kwarto dengan 2 spasi maksimal 20 halaman, dan dijilid rapi. 

5. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. 

6. Karya tulis dikirimkan paling lambat tanggal 10 Juli 2002 stempel pos ke alamat: 

Panitia Lomba Karya Tulis UFO 
Majalah INFO-UFO 
Jl. Krembangan Barat 31-1 
Surabaya 60175 

DEWAN JURI 

1. Dede Oetomo, Ph.D., Dosen Luar Biasa dan Direktur Institute for The Study of Local-Global Issues, FISIP, 
Universitas Airlangga. 

2. Maksum, M.Si., Wartawan Senior Jawa Pos. 

3. Nur Agustinus, Pemimpin Redaksi Majalah INFO-UFO 

HADIAH 

Dewan Juri akan memilih tiga orang pemenang dengan hadiah: 

Juara Pertama : Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) 

Juara Kedua : Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 

Juara Ketiga : Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) 

Setiap pemenang akan mendapatkan hadiah lain berupa Piagam Penghargaan, Trophy, berlangganan gratis 
majalah INFO-UFO untuk 12 edisi dan souvenir dari sponsor. 

Kami nantikan karya tulis Anda dan selamat berkarya! 


Nomor 10 


INFO-UFO 





Dokumen 



Dua Pesawat 
Mirage Afrika 
Selatan Tembak 


Jatuh UFO 


* 


\j 


ei 1989, dua 
Afrika Selatan 
aru laser, Thor, 
sebuah UFO di 
as gurun Kalahari. 


pssa'^ifMiriiy 
dengan sen ifh |fc 
menembak jatuj 


len diketemukan, satu 
lainnya 
masih hidup. 


Tif/fH 




Benarkah itu teijadi? 


INFO-UFO 


14 


Nomor 10 






15* East Longitude' 
ANGOLA 



Zamb&zi 

rZ%%\ ’Harari 


Cf 

Walvis Bay.i* 
-Tropic of Capricorn 


South 

Atlantic 

Ocean 


30° South Latitude 


■5-. NAMIBIA 
* Windhoek 


ZIMBABWE 

Swamp&ftzF MaAjpatf/frgratf/ 

OrapfSJ 5 ^. ? 3ns 


r 


BOTSWANA 


MOZAMBIGUE 


KALAHARI 


. Uinpopo 


'T 

O 

DESERT 

^Gaborone 

i \y j 

1 


/ Johannesburg* 

/"A^ivlaputo 

v 

swAzil 

AND- 1 7 




/ 

/ 


1 , 


A 


\ -La 

y /- \ L E S C| T H O / 

♦Durban 


SOUTH AFRICA ^ 


Indian Ocsan 


Cape Towru &.* 


^ yafoo 


Capg of Good Hope 


T 


300 Miles 

J 


“Capg Agulhas 


300 Kilometers 


Peta daerah gurun pasir Kalahari Afrika Selatan. 


B ermula dari radar basis 
Angkatan Udara Afrika 
Selatan yang siang hari 
pukul 13.52 GMT, menangkap 
benda asing memasuki wilayah 
udaranya pada tanggal 7 Mei 1989. 
Komando siaga segera memerin¬ 
tahkan penyergapan melalui dua 
buah pesawat tempur Mirage 
Angkatan Udara Afika Selatan yang 
tengah melesat dari Valhalla ke 
Gurun Kalahari dekat perbatasan 
Afrika Selatan dengan Botswana. 

Dalam hitungan menit, kedua 
Mirage itu telah mendekati 
sasarannya. Prosedur tanya kawan 
atau lawan sesaat diradiokan ke 
sasaran, tetapi benda terbang yang 
nampak asing dan tak dikenal itu 
tidak menjawab. Maka sesaat 
berikutnya kedua Mirage segera 
menembakkan senjata laser yang 
konon sangat baru dimiliki oleh 
Angkatan Udara Afrika Selatan, 
yakni Thor. 

Mengejutkan. Tembakan itu 
tepat mengenai sasaran yang 
bergerak sangat cepat. Maka 
sasaran yang kemudian diketahui 
sebagai UFO, jatuh di Gurun 
Kalahari yang terkenal sangat 
kej am bagi kehidupan makhluk Bumi 
ini. 

Kisah penembakan UFO di 
Afrika Selatan itu semula memang 
terkunci rapat dalam dokumen 
sangat rahasia dari operasi sandi 
Afrika Selatan yang kemudian 
diketahui sebagai Operation Black 
Horse. 

Dalam penyelidikannya yang 
memakan waktu lama dan rumit, 
Antonio Huneeus menulis dalam 
majalah UFO , walaupun peristiwa 
fantastik itu dilacak oleh ufolog 
Inggris, tetapi yang 
menggungkapkan pertama kali 
adalah surat kabar Jerman, yakni 
Berliner Morgenpost dan 
Hamburger-Abendblatt. 

Kongres UFO di Frankfurt yang 
terselenggara tak lama setelah itu, 


di mana Antonio Huneeus secara 
aktif ikut sebagai peserta, sempat 
mengangkat peristiwa Gurun 
Kalahari menjadi salah satu 
perdebatan yang sangat intens. 

Tentang peristiwa ini, tak satu 
pun lembaga inteligen yang terkait 
memberikan komentar, baik apakah 
itu di Afrika Selatan yang langsung 
terlibat ataupun Pentagon dan 
bahkan basis Angkatan Udara 
Amerika Serikat Wright Petterson 


di Amerika Serikat. 

Mereka lebih bungkam lagi 
terhadap pembocoran rahasia yang 
membuka tabir adanya tiga mahluk 
antarika atau EBE ( Extraterres- 
trial Biological Entities ) yang 
ditemukan berada di dalam 
reruntuhan UFO tersebut. 

Satu di antara ketiga EBE 
tersebut tewas, sementara dua 
lainnya masih hidup walaupun 
terluka parah. Tetapi kesemuannya 



Dua buah pesawat Mirage Afrika Selatan. 


Nomor 10 


15 


INFO-UFO 


























ini menjadi amat sulit dilacak 
kebenarannya. Sebab bukan hanya 
karena wilayah yang mengelilingi 
tempat jatuhnya UFO itu dijaga 
ketat oleh tentara Afrika Selatan 
waktu itu, tetapi juga seluruh 
reruntuhan UFO berikut ketiga EBE 
itu pada tanggal 23 Juni 1989 dibawa 
ke basis Wright Petterson di Dayton, 
Ohio dengan menggunakan dua 
pesawat angkut raksasa C-5 
Galaxy. 

Dua investigator yang ditunjuk 
Kongres UFO itu adalah Tony 
Dodd dan Graham Birdsall dari 
perkumpulan peminat UFO 
Yorkshire. Tony Dodd sendiri adalah 
salah seorang dari sekian banyak 
orang yang melihat langsung 
pemunculan UFO di Yorkshire pada 
bulan Januari 1978. 


Graham Birdsall dan Tony Dodd 


setelah pensiun kini berdiam di 
Jerman. 

Walau dalam investigasinya 
tidak hanya menerima dokumen- 
dokumen rahasia Operation Black 
Horse, tetapi juga menerima foto- 
foto reproduksi EBE peristiwa 
Gurun Kalahari itu. Antonio 
Huneeus tentu tidak begitu saja 
mempercayainya sebagai 
reproduksi bahan-bahan atau data 
otentik. 

Walupun nama pembocor 
dokumen Operation Black Horse 


detik peristiwa Gurun Kalahari itu. 

Pada pukul 13.45 GMT tanggal 
7 Mei 1989, satu kapal perang 
fregat (namanya dirahasiakan) 
meradiokan laporan ke pangkalan 
Angkatan Laut Afrika Selatan di 
Cape Town bahwa pada radarnya 
tertangkap suatu objek di angkasa 
yang sedang melaju menuju ke 
wilayah Afrika Selatan dengan 
kecepatan terbang 5.746 mil laut 
per jam (sekitar 9.000 km per jam) 

Pangkalan Angkatan Laut 
Afrika Selatan Cape Town segera 



Ilustrasi alien yang sedang menjalani perawatan. 




mengkonfirmasi dan ternyata 
penampakan itu juga ditangkap oleh 
radar-radar komando Angkatan 
Udara, instalasi radar militer di darat 
dan Bandara Intemsional DF Malan 
di Cape Town. 

UFO itu diketahui memasuki 
wilayah udara Afrika Selatan pada 
13.52 GMT atau 7 menit sesudah 
penampakannya di layar radar 
fregat. Radio pangkalan segera 
‘menegur’ UFO, tetapi tidak ada 
jawaban. Basis angkatan udara di 
Valhalla segera menerbangkan dua 
buah pesawat tempur Mirage untuk 
mencegat benda terbang tak dikenal 
yang melanggar batas wilayah udara 
mereka. 


Pembocoran rahasia Operation 
Black Horse Angkatan Udara 
Afrika Selatan bermula dari 
seorang perwira yang berdinas 
dalam lembaga intelejen Afrika 
Selatan. Perwira yang tak 
disebutkan namanya tersebut konon 


itu secara pasti tidak dapat disebut, 
para investigator sering mengutip 
keterangan-keterangan yang 
diberikan oleh Kapten James van 
Grunen dari 


Departemen 
Investigasi Khusus 
Badan Intelejen 
Angkatan Udara 
Afrika Selatan. 

Satu diantara dua 
reproduksi dari 
bagian dokumen 
rahasia Operation 
Black Horse yang 
dikutip Antonio 
Huneeus meng¬ 
ungkap rinci detik- 


Gambaran UFO yang ditembak jatuh. 


INFO-UFO 


16 


Nomor 10 

















Sebuah perkampungan di gurun Kalahari. 


Pada pukul 13.59 GMT, kedua 
pesawat Mirage itu melaporkan 
bahwa UFO tersebut sudah nampak 
pada layar radar mereka. Perintah 
tembak diberikan oleh Valhalla. 
Maka kedua Mirage itupun 
menembak UFO itu dengan senjata 
laser yang masih baru, Thor. 

Komando misi dua Mirage 
melapor, UFO memancarkan sinar 
yang silau membutakan. Pada pukul 
14.02 GMT tiba-tiba UFO menurun 
deras dengan kecepatan 3.000 feet 
per menit atau sekitar satu 
kilometer per menit. Dan dengan 
kecepatan yang luar biasa UFO 
menghujam ke Bumi dengan sudut 
luncuran 25 derajat. UFO itu 
menghantam daratan pada posisi 
sekitar 80 kilometer dari perbatasan 
Afrika Selatan dengan Botswana 
yang dikenal sebagai titik pusat 
Gurun Kalahari. 

Basis Valhalla memerintahkan 
agar kedua Mirage mengelilingi 
tempat jatuhnya UFO sampai 
diyakini benar bahwa benda langit 
tak dikenal itu benar-benar jatuh. 
Basis Valhalla segera mengirim tim 
intelejen Angkatan Udara disamping 
tim medis dan teknik ke tempat 
jatuhnya UFO. 


Dokumen rahasia Operation 
Black Horse yang mengungkap 
peristiwa ini pada halaman duanya 
juga menyebutkan lima spesifikasi 
yang ditemukan pada tempat UFO 
itu jatuh: 

Ditemukan lubang dengan garis 
tengah sekitar 150 meter dan 
mempunyai kedalaman mencapai 
12 meter. Benda terbang aneh yang 


menghujam ke gurun dengan 
kemiringan 45 derajat pada lubang 
raksasa itu berwarna putih 
keperakan. Di sekeliling UFO dan 
lubang raksasa itu tersebar panas 
yang tinggi. Tarikan magnet yang 
kuat dan kontaminasi radioaktif 
yang mengelilingi UFO ini membuat 
peralatan elektrik yang dibawa tim 
investigasi angkatan udara ini tidak 
dapat berfungsi. Ketua tim 
investigasi meminta agar UFO 
segera dibawa ke basis angkatan 
udara untuk penyelidikan lebih 
intensif. 

Hingga kini peristiwa ditembak 
jatuhnya UFO oleh dua pesawat 
tempur Mirage Angkatan Udara 
Afrika Selatan pada tanggal 7 Mei 
1989 di Gurun Kalahari Afrika 
Selatan, tetap menjadi misteri yang 
sulit diungkap bagaimana akhir 
kebenarannya. 

Dokumen Operation Black 
Horse juga melaporkan bahwa 
bekas tempat jatuhnya UFO itu 
segera ditimbun sampai tanda-tanda 
bekas jatuhnya tidak dapat lagi 
diketahui umum. (Sumber: Suara 
Karya) 


Bandung Computer 

• Hardware • Consultant • Software • Training 
• Maintenance • Accessories Computer • Multimedia 


AceR 

rrowrarnes 

Ml TtuhnaloOT 

«3» HEWLETT 

1 rEM PACKARD 

nalEtnin 

ASAHI 

EPSON 



iis@r 

IBM 


THR Surabaya Mali Lt. II Blok A - 30 
THR Surabaya Mali Lt. II Blok A -14 
Telp. (031) 532-2073; 535-3688, Fax. (031) 535-3683 
E-mail: bandungcom@hotmail.com 


Nomor 10 


17 


INFO-UFO 






















o n s p i r a s i 

Interaksi dengan Makhluk Non-Manusia di Bumi 
dan Entitas Luar Planet Bumi 

- Bagian Keempat - 

Oleh : Richard K. Wilson dan Sylvan Burns 



1983 

Pada tahun 1983, seorang 
peneliti Nevada menemukan sebuah 
logam di pusat sebuah pusaran 
Geomagnetik dalam Blue Diamond, 
Nevada. Pemerintah Inggris mulai 
meluncurkan file-file UFO untuk 
pertama kalinya. 

Pada tahun 1983, Stealh 117A 
menjadi pesawat operasional di 
markas-markas rahasia. Pada tahun 
1983, Institut Teknologi Colorado 
didirikan sebagai sebuah struktur 
dasar untuk pengembangan 
beriorientasi keangkasaan di masa 
mendatang, mulai 1988 sampai 
1990. Memo dari Kolonel Charles 
Hait pada Bentwaters diluncurkan 
di Amerika Serikat. Sebuah 
dokumen internal Pentagon 
tertanggal 1 Desember 1983, 
menggambarkan detail-detail 
kebijakan militer untuk 
mengeluarkan pasukannya dalam 
kasus darurat yang tidak terduga. 
Daftar dokumen diajukan ke Posse 
Comitatus Act, hukum federal yang 
melarang militer dari operasinya di 
Amerika Serikat. Dokumen itu 
memberikan pengesahan untuk 
tindakan-tindakan seperti “Hak 
Hukum Pemerintah untuk 
memastikan permintaan penjagaan 
masyarakat... .dengan pasukan jika 
diperlukan”, sebuah pernyataan 
bahwa Pengadilan Tertinggi 
mengabaikan ketika Presiden 
Truman mencoba menggunakannya 
untuk membenarkan pengambil¬ 
alihan pabrik baja di awal tahun 
1950-an. 

Ada sebuah bukti bahwa divisi- 
divisi baru Angkatan Darat, seperti 


pada Ford Lewis di Washington, 
akan memiliki sebuah dualisme 
peran luar negeri dan dalam negeri. 
Sebuah divisi lain yang direncanakan 
akan ditempatkan di Ford Ord, 
California. FEMA memiliki aturan 
yang kokoh dalam sebuah 
rancangan undang-undang yang 
berjudul “Undang-undang Sumber 


Daya Pertahanan”. Rancangan 
undang-undang itu akan 
menyingkirkan Undang-undang 
Hak Asasi, menghapuskan 
perdagangan bebas, membatasi 
kepemilikan pribadi, dan secara 
umum menjepit kebebasan warga 
Amerika. Bab 202 dari rancangan 
undang-undang itu, sebagai contoh, 


INFO-UFO 


18 


Nomor 10 









UFO muncul dan dipotret di Perancis tanggal 23 Maret 1974. 


memperbolehkan Presiden untuk 
menyita barang-barang milik pribadi 
berupa apapun dengan semena- 
mena. Bab 501, membenarkan 
pengambil-alihan industri apapun 
yang diinginkan oleh Gedung Putih. 
Bab 1213 tidak memberikan 
perlindungan pada semua 
kekerasan. 

Aturan tersebut juga termasuk 
“Penyensoran Komuni-kasi”, yang 
memperbolehkan Presiden, jika dia 
menganggap itu untuk keselamatan 
masyarakat, untuk menyensor 
komunikasi melalui surat, kabel, 
radio, televisi , atau peralatan 
komunikasi lainnya. Dalam aturan 
itu juga terdapat “Kelangsungan 
Pemerintahan” atau 

COG(Continuity of Government). 
Ia merupakan bayang-bayang 
rahasia pemerintah yang siap untuk 
mengendalikan negara ini. 

Sejak tahuin 1980, aparat-aparat 
yang tidak berteladan diletakkan 
untuk mendorong pengambilalihan 
Amerika Serikat oleh Militer dengan 
atau tanpa kerjasama dengan 
Presiden, dan semua atas nama 
memelihara demokrasi dari 
beberapa ancaman tak bernama. 
Dapatkah Anda menduga ancaman 
apakah yang mungkin? 


1984 

Film “V” di tayangkan pada 
masyarakat, menggambarkan Alien 
Reptil yang memakan daging 
manusia, menyimpan manusia untuk 
makanan, dan lain sebagainya. 
Anggaran NASA saat itu adalah 192 
juta dollar. Buku “Clear Intent” 
diterbitkan oleh Fawcett dan 
Greenwood. Soviet melakukan 
polling nasional tentang pengalaman 
UFO, yang memperoleh balasan 
sekitar 30.000. Agen Manajemen 
Darurat Federal melakukan 
pengujian Rex-84. Pengujian ini 
melibatkan praktek penanganan dan 
penahanan orang-orang dalam 
jumlah besar. Orang-orang dalam 
jumlah yang besar mungkin yang 
harus diurusi setelah sebuah 
tindakan kontrovesial pemerintah. 

Pada tanggal 26 April 1984, 
Jenderal Bond tewas dalam 
penerbangan di Area 51 selama 
pengujian penerbangan angkasa. 
Pada bulan Desember, Badan 
Angkasa Luar Amerika Serikat 
melaksanakan Simposium Nasional 
Tahunan yang pertama di Colorado. 

1985 

Pada tahun 1985, McDonnel 
Douglas menerima jenis teknologi 


baru . John Herrington menjadi 
sekretaris Energi. Souviet 
mengungkapkan data pada 
masyarakat umum. Penulis Inggris 
Ralph Noyes menerbitkan buku 
“Sebuah Milik Rahasia” tentang 
pemerintah Inggris dan UFO. 
Anggaran NASA tumbuh menjadi 
248 juta dollar untuk penelitian dan 
pengembangan. Laboratorium 
Lawarence Livermore memulai 
menciptakan darah buatan, 
beberapa diantaranya ditujukan 
untuk Fasilitas Genetika Dulce di 
New Mexico. Pencacatan hewan 
mulai berkurang di Midwest. 

Pada bulan Oktober 1985, Aries 
Properties mendapatkan 21.000 yar 
persegi untuk membangun Colorado 
Springs, sebuah tempat untuk pusat 
teknologi luar angkasa masa depan. 

Pada bulan Nopember 1985, 
NBC menyiarkan sebuah program 
tentang “helikopter misterius, 
proyek-proyek rahasia, dan uang 
gelap”. Pada tanggal 4 Desember 
1985, Presiden Reagan 
mengungkapkan flkirannya tentang 
kekuatan Alien dari luar angkasa 
pada murid-murid SMU. 

1986 

pada tahun 1986., “Sky Cash” 
yang ditulis oleh Jenny Randles dan 
“Jatuhnya UFO di Aztec” oleh 
Steinman dan Stevens diterbitkan. 
Angkatan udara Brazil, berdasarkan 
atas dokumen pemerintah yang 
diterbitkan oleh FOIA memburu 
masalah UFO. Proyek Snowbird 
masuk pada fase pengembangan 
pesawat dengan teknologi 
konvensional untuk menunjukkan¬ 
nya pada masyarakat. Angka 
kriminal meningkat 5,2 persen. Pada 
tanggal 26 Juli 1986, Dr. Robert I. 
Sarbacher meninggal. 

1987 

Pada tahun 1987, anggaran 
untuk perang bintang adalah 4,2 juta 
dollar. Departemen Pertahanan saat 


Nomor 10 


19 


INFO-UFO 



ini membiayai 75 persen dari seluruh 
penelitian dan pengembangan di 
negara bagian. 

Seorang polisi Los Angeles 
tewas setelah menemukan seorang 
Mayor CIA mendistribusikan 
Heroin dan Kokain di Hotel Staffers 
Concourse di Los Angeles dan ia 
dibunuh. Lembaga pendanaan yang 
diciptakan oleh CIA tersebut 
disalurkan untuk proyek-proyek 
rahasia. Distribusi lain ada di 
Riverton, Wyoming dan di 
Pemukiman Indian Laguna di 
Arizona. Pasukan keamanan 
melindunginya. 

Pada tahun 1987, “Naskah 
Dulce” diluncurkan untuk pertama 
kalinya. Data dari lima gerbang data 
Lab Dulce dibocorkan, dan 
pemerintah menindaknya dengan 
menghancurkan bangunan itu dan 
membangun sebuah bangunan yang 
baru di lokasi-lokasi aneh untuk 
alasan yang tidak jelas. Pada bulan 
Februari 1987, terdapat 102 fasilitas 
nuklir yang dapat digunakan di 
Amerika Serikat. Pada tanggal 15 
Februari 1987, San Jose ‘Mercury’ 
melaporkan tentang program ‘uang 
gelap’ Pentagon. Pada tanggal 27 
April 1987, bakteri pengganti secara 
genetik diumumkan kepada 


masyarakat umum. 

Pada bulan September 1987, 16 
gelombang-gelombang melingkar 
dipancarkan dari pemancar ke 
penerima selama 4 bulan sebelum 
pemilihan George Bush. Gelombang 
ELF (frekuensi yang sangat rendah) 
menyebabkan entrainment dari 
jutaan warga Amerika terjadi, 
mungkin untuk mempengaruhi 
pemilihan umum. Diduga, pemancar 
utama bertempat di Nevada. Pada 
tanggal 4 September 1987, sebuah 
kelompok yang dikenal sebagai 
“Keadilan untuk Personel Militer” 
atau JMP (Justice for Military 
Personnel) mengirimkan sebuah 
surat pada Presiden, menjelaskan 
tentang kejahatan militer yang telah 
diminta untuk melakukan penahanan 
terhadap warga sehubungan dengan 
permasalahan Alien. 

Pada tanggal 21 September 
1987, Reagan kembali menyua¬ 
rakan pikirannya tentang Alien yang 
mengancam bumi khususnya 
Amerika Serikat. 

Pada tanggal 11 Oktober, Jurnal 
Las Vegas melaporkan sebuah 
cerita di Area 51/ DREAMLAND 
di Nevada. Pada tanggal 17 
September, sejumlah besar B-52 
terlihat naik dari Hickem AFB, 



Senator Alan Cranston 


Hawaii. Pada tanggal 20, William 
Moore mengunjungi Albuquerque, 
New Mexico. 

Pada tanggal 21 November, 
Institut Parkenson mulai meminta 
janin manusia pada masyarakat 
untuk dikaji. Permintaan dibuat pada 
sekelompok rumah sakit. Pada 
tanggal 27 sekelompok barisan 
Angkatan Darat berusaha dan 
tampak mencoba memasuki fasilitas 
Alien patungan di New Mexico. 
Pada bulan Desember, CIA mulai 
menghubungi siapapun yang pemah 
berhubungan dengan Alien. Seorang 
wanita menggambar sebuah 
gambar tentang sebuah pesawat 
berkaca hitam. Dia mengatakan 
termasuk anggota Agen Keamanan 
Nasional. Pada tanggal 14 
Desember, John Lear menawarkan 
untuk menyelenggarakan Konvensi 
MUFON di Las Vegas pada bulan 
Juli 1989. 

1988 

George Bush akhirnya menjadi 
Presiden. Sebuah markas alien 
patungan di Florida di aktifkan 
kembali, mengakibatkan pe¬ 
ningkatan pemunculan Alien di Gulf 
Breeze. Pada tanggal 25 Maret, 
John Lear meluncurkan sebuah 
pernyataan pada masyarakat 
tentang status hubungan dengan 



Ronald Reagen dan George Bush. Presiden AS diduga tahu tentang UFO. 


INFO-UFO 


20 


Nomor 10 





UFO yang dipotret oleh Billy Meier di Switzerland. 


situasi Alien. Pada tanggal 27 April, 
Leonard Stringfiled berbicara di 
perpustakaan umum Milford, Ohio. 
Pada bulan Mei 1988, Reagan 
berpidato kembali di mana dia 
merujuk pada sebuah “Ancaman 
Alien dari luar dunia ini”. Koran- 
koran melaporkan Reagan diduga 
telah diperingatkan oleh oleh para 
astrolog bahwa akan ada 
penyerangan luar angkasa tahun 
1993. Ditemukan bahwa EBE 
sensitif terhadap terhadap bahan 
apapun yang mengandung sebuah 
left-hand atomic spin. Pada tanggal 
5 Mei, Leonard Stringfield 
menerbitkan sebuah artikel di 
Batavia, Illinois tentang Alien. 

Pada bulan Juni 1988, Senator 
Alan Cranston diduga melihat piring 
terbang di Norton AFB. Publikasi 
“NASA Techbriefs” menunjukkan 
sebuah foto tentang EBE dengan 
tanpa judul ataupun keterangan. 
Kabar datang dari New Mexico ke 
para peneliti bahwa Los Alamos 
telah mengembangkan sebuah 
senjata antimatter, yang diduga 
akan digunakan pada akhir usaha 
jika Alien tidak dapat diusir dari 
planet ini. Jumlah grey di Bumi 
diperkirakan sekitar 20 Juta. Pada 
bulan Desember, Steven White 


(Presiden Bechtel Investments) 
meninggal dunia. Bechtel sangat 
terlibat dalam konstruksi bawah 
tanah. 

1989 

Mulai pada tahun 1989, jutaan 
dollar telah dibelanjakan untuk 
memodernisasi NORAD. Data 
pada Proyek Excaliber diumumkan. 
Proyek tersebut terlibat dalam 
pengembangan sebuah bagian 
peledak yang akan masuk ke dalam 


bumi pada kedalaman 1000 meter 
dan kemudian akan meledak. 
Berguna untuk menghancurkan 
markas-markas rahasia. 

Pada tahun 1989 Zbigniew 
Brzezinski meramalkan bahwa 
Konstitusi Amerika Serikat akan 
ditulis ulang. Pada bulan Januari 
1989, William Cooper dan John Lear 
mengisukan sebuah dakwaan pada 
presiden sehubungan dengan 
masalah Alien. Tidak ada balasan 
yang pernah diterima. (Selesai) * 




Nomor 10 


21 


INFO-UFO 













H u k u 

SERI MISTERI UFO 


Judul Asli : The Unexplained Series: UFO 

Pengarang : John Duncan, Alih Bahasa: Veronica Angela SF 

Penerbit : Elex Media Komputindo 


B agi penggemar masalah 
UFO, terbatasnya literatur 
tentang topik ini, khususnya 
yang berbahasa Indonesia memang 
sangat dirasakan. Ini berbeda di 
masa tahun 1980-an, di mana cukup 
banyak buku-buku mengenai UFO 
diterbitkan dalam bahasa Indonesia. 
Namun, baru-baru ini, Elex Media 
Komputindo menerbitkan sebuah 
buku seri misteri, yang mengulas 
empat topik, yaitu UFO, 
Supranatural, Hantu dan Monster. 
Buku seri ini memang bukan 
merupakan buku yang tebal karena 
isinya hanya 32 halaman saja, 
namun dengan dicetak penuh 
warna, penuh gambar serta uraian- 
uraian yang jelas dan lumayan 
lengkap, menjadikan buku ini 
menarik untuk dijadikan bahan 
referensi. 

Buku Seri Misteri UFO ini, 
dengan subjudul Cahaya Misterius 
Di Malam Hari, mencoba mengulas 
tentang UFO, apakah cahaya 


misterius itu merupakan suatu fakta, 
tipuan atau sesuatu yang benar- 
benar aneh. 

Di mulai dari pembahasan UFO 
di jaman purba, di mana ditampilkan 
sebuah foto fosil tapak kaki alien 
yang sudah berumur 3,5 juta tahun, 
yang oleh banyak ahli dinyatakan 
lebih tua dari homo erectus 
(manusia prasejarah), sehingga 
diduga bekas tapak kaki itu bukan 
milik manusia. Selain itu, bahasan 
tentang legenda Celtic mengenai 
makhluk peri yang mencuri bayi, 
sepertinya mirip dengan berbagai 
kasus penculikan alien yang marak 
di masa kini. Buku ini juga 
dilengkapi dengan berbagai data 
penampakan terkenal dalam 
sejarah, misalnya pada tahun 1942, 
seorang pelaut di kapal Columbus, 
Santa Maria, melihat benda 
gemerlap di langit. 

Berbagai kasus UFO yang 
terkenal juga dibahas, seperti 
terhempasnya sebuah UFO di 




Roswell, otopsi mayat alien dan juga 
kisah-kisah perjumpaan manusia 
dengan alien. Pada halaman sepuluh 
kita bisa membaca mengenai kasus 
mutilasi hewan dan crop circle. 

Mengenai kasus penculikan oleh 
alien, buku ini menyajikan empat 
studi kasus, yaitu kasus Antonio Vil- 
las Boas di Brazil, kasus Betty dan 
Barney Hill, kasus Travis Walton 
dan kasus Linda Napotilano yang 
dialami di New York, Amerika 
Serikat. Ke semua studi kasus ini 
dilengkapi dengan catatan 
penyelidik. Di bagian lain buku ini 
juga diungkapkan berbagai cara or¬ 
ang membuat tipuan foto UFO dan 
juga berbagai fenomena alam yang 
dikira adalah UFO, padahal 
sebenarnya bukan. Bahkan ada 
advis bagaimana cara meneliti foto 
yang palsu. 

Sebagai sebuah buku yang 
ringkas, buku ini memang mencoba 
membahas seluas-luasnya, termasuk 
konspirasi, Majestic 12 dan Area 51. 
Selain itu, upaya penyelidikan 
mencari kehidupan di luar angkasa 
melalui proyek SETI juga mendapat 
bagian dalam buku ini. Di bagian 
akhir buku ini, kita bisa membaca 
tentang apakah yang harus 
dilakukan jika bertemu dengan alien, 
serta berbagai teori serta alasan 
mengapa mereka berkunjung ke 
dunia kita. * 


INFO-UFO 


22 


Nomor 10 











White mountains, 19 September 
1961. Nampak sebuah mobil 
meluncur di jalan yang sepi... 



Suami istri Barney dan Betty 
Hills dalam perjalanan pulang 
dari berlibur... 





Barney, menepilah 
sebentar, di langit 
ada benda berkilau 
W yang aneh I y 


Yang di sana 
. itu ya.. / 


Cepat J 
masuk!! 
Benda itu 
mengincar 
kita 


Lewat binoku- 
lernya, Barney 
melihat benda 
itu.Tiba-tiba ia 
merasa ada 
seseorang 
berbicara agar 
mereka tidak takut 
dan membiarkan 
diri mereka 
dibawa... 


Namun 

seperti 

ada 

kekuatan 


mengarahkannya 
ke hutan serta 
berhenti di sana. 


yang 

menahan 

mobil 

mereka 


Nomor 10 


23 


INFO-UFO 













































Sejurus kemudian beberapa 
makhluk aneh mengerubuti 
mobil mereka. 


Di sana nampak mahluk 
yang nampak lebih besar 
dari makhluk-makhluk 
yang lain dan 
nampaknya ia 

lll l . __ i* 


Barney dan Betty dimasukkan dalam 
ruangan yang berbeda.... 


■ 


INFO-UFO 


Nomor 10 





















Dengan alat-alat yang asing, Betty 
menjalani berbagai pemeriksaan mulai 
dari mata, rambut..._ 


Bagai 

terbius, 

sejenak 

kemudian 

Betty sudah 

tidak 

merasa 

kesakitan 

lagi 


Komandan makhluk itu memberitahu 
pada Betty bahwa itu adalah 
cetakan gigi Barney, 


dan Betty pun menjalani 
pemeriksaan yang sama... 


Beberapa saat kemudian 
nampak makhluk asing yang 
lain masuk... 


... dengan membawa 
sesuatu di tangannya 


■ 


Nomor 10 


INFO-UFO 






























INFO-UFO 


26 


Nomor 10 


























































Sekarang 

waktunya 

kalian 

diturunkan 

ll 



Betty merasa 
senang sekali 
dengan adanya 
buku yang 
diberikan 
komandan 
makhluk itu, 
benda itu akan 
menjadi bukti 
perjumpaannya 
dengan 
makhluk asing 
tersebut 



Tiba-tiba salah seorang dari mereka 
mendekati komandan dan sepertinya 
berdebat mengenai sesuatu... 




Nomor 10 


27 


INFO-UFO 





























































Teringatnya kembali Barney dan Betty 
Hills akan penculikan mereka, membuat 
kesaksian mereka paling terkenal 
dari era tahun enampuluhan. 


TAMAT 


Nomor 10 


INFO-UFO 


28 











































































F 


e n o m e 


n 


a 


Laporan Singkat Tentang Sifat 
Keberadaan Makhluk UFO 

Oleh: Gordon Creighton 
(Bagian Kedua) 


Seperti suatu persoalan dari 
beberapa kenyataan, banyak filosofi 
dan literatur Yunani yang pertama 
menjangkau kita, bukan dalam 
semua filosofi dan literatur Yunani, 
tapi dalam terjemahan filosofi 
bangsa Arab yang kokoh dari 
Cordoba dan Tordo di Spanyol 
dalam abad ke-10 dan ke-11, saat 
muslim masih menguasai sebagian 
besar negeri Spanyol. Hal ini hanya 
berlangsaung selama beberapa 
waktu yang lalu, dan terutama sejak 
Revolusi Industri dan perkembangan 
ilmu pengetahuan materialistis 
modern, bahwa Barat telah maju 
sedikit demi sedikit. Akan tetapi, 
dalam tahun 1200 masehi Ilmu 
Pengetahuan Muslim telah maju 
terutama dalam beberapa bidang 
seperti kedokteran, matematika, dan 


astronomi. Dan suatu anggapan 
yang kurang baik jika menganggap 
bahwa “keunggulan” kita saat ini 
telah melebihi kemampuan mereka 
dalam hal-hal yang tersebut di atas. 

8. JIN merupakan makhluk 
yang memiliki kebiasaan untuk 
menculik manusia dan teleport atau 
transportasi mereka, mengatur 
kembali mereka. Tentu saja jika 
mereka (JIN) pernah mengatur 
manusia kembali, bermil jauhnya 
dari tempat manusia diambil, dan 
semuanya berlangsung dalam 
“sekejap mata”. (Lihat artikel 
pertama saya tentang TRANS¬ 
PORTASI (TELEPORTATION), 
yang menguraikan kisah seorang 
tentara Spanyol. Dia diambil dari 
manila di kepulauan Filippina 
menyeberangi Pasifik sampai ke 


kota Meksiko. 

Kejadian ini 
berlangsung 
pada tanggal 25 
Oktober 1593. 

Artikel tentang 
kisah ini dimuat 
dalam FSRVol. 

11, No. 2, tahun 
1965). 

9. Tradisi 
bangsa Arab 
menegaskan bahwa semua sejarah 
bangsa mengetahui bahwa terdapat 
sekelompok manusia yang memiliki 
keistimewaan. Mereka adalah 
orang-orang yang melalui beberapa 
pertolongan aneh telah “bersatu 
dengan JIN” atau “telah 
berhubungan rapat dengan JIN”. 
Sebagai perbandingan bahwa JIN 
telah memberkati mereka dengan 
apa yang kita sebut sebagai 
“kekuatan supernatural” 
contohnya kekuatan batin. Sebagai 
konsekuensi dari hubungan tersebut 
beberapa manusia telah diketahui 
memiliki pekerjaan yang 
mengagumkan seperti tukang 
ramal, dan tukang sihir. (Salah satu 
“sihir putih” atau “sihir hitam”, 
tergantung pada rangkaian di atas 
yang telah menjadikan mereka 
bersatu dengan JIN). 

Bandingkan kembali di sini, 
tradisi Eropa tentang beberapa 
individu yang menemukan cara 
untuk berkolaborasi dengan 
KERAJAAN SYLPHS atau 
FARIES. Sebagai contoh, di sini 
terdapat kasus “kerjasama 



Sketsa grey di Puerto Rico yang terlihat tanggal 31 Agustus 1990. 



Gordon Creighton 


Nomor 10 


29 


INFO-UFO 





















pekerjaan”, yang tidak lebih dari 
tujuh puluh tahun yang lalu, antara 
seorang SYLPH dengan seorang 
pedagang buku-buku langka yang 
sangat sukses. SYLPH membuat 
kontribusi kerjasama itu dengan 
melakukan pekerjaan sebagai 
pengintai dan pencari tempat serta 
pemiliki buku-buku langka. Semua 
pedagang telah melakukan 
pekerjaan itu, lalu mendekati 
pemiliknya dan menawarkan untuk 
membeli buku tersebut. 

10 Para pedagang itu bersama- 
sama memperlihatkan kecakap¬ 
annya melalui JIN. Akhirnya, 
terciptalah suatu KEKUATAN 
TELEPATI yang hebat dan suatu 
kemampuan (yang digunakan pada 
zaman dahulu kala) “PELEM¬ 
PARAN DAYA TARIK” di atas 
korban manusia sendiri. Dokumen 
UFO kami berisi lengkap fakta- 
fakta mengenai hal ini. 


Berapa banyak kejadian yang 
dapat kita saksikan saat ini, politik 
internasional tingkat tinggi, seperti 
peristiwa yang terjadi dalam 
kehidupan manusia biasa, dapat 
ditandai melalui pengendalian yang 
halus dan interferensi dalam 
kehidupan kita dengan tipu muslihat 
dan kekuatan yang tak terlihat! 
Tentu saja hal ini menjadi satu alasan 
utama bagi kemegahan parlous yang 
ditemukan oleh manusia sendiri. 
Beberapa laporan baru-baru ini dari 
para peneliti UFO telah 
mengisyaratkan suatu rencana 
makhluk asing (alien) untuk 
menimbulkan perang di sini dan 
mengendalikan Gadarene Swine 
(umat manusia) ke dalam 
pertentangan yang besar di antara 
umat manusia sendiri. 

Jauh sebelum kebangkitan 
Kristen atau Islam disana banyak 
terdapat ajaran lain dari Guru-guru 


terkenal (nabi atau spiritualis) yaitu 
orang yang mendengar dengan jelas 
situasi di mana manusia akan 
menemukan dirinya sendiri. Salah 
seorang dari mereka adalah 
Zarahustra (Zoroaster), Orang Iran 
yang sudah tua yang hidup pada 
peradaban Archaemenidae - kira- 
kira pada tahun 600 atau 700 
sebelum masehi. Naskah agama 
besar telah ditinggalkan oleh 
Zarahustra. Naskah tersebut 
dinamakan AVESTA, yang 
menceritakan kepada kita beberapa 
Kekuatan Iblis yang bermaksud 
untuk menguasai suatu masa dari 
AHRIMAN secara mutlak, Musuh 
dari Terang. Umat manusia dalam 
ajarannya ini, diungkapkan sebagai 
suatu ciptaan yang spesial dari 
ORMAZD, JIWA TUHAN, yaitu 
orang yang telah terkunci dalam 
konflik yang tetap dengan 
AHRIMAN. ^ 


Dapatkah Kita Melawan Makhluk-Makhluk Ini? 



Benarkah manusia tak berdaya melawan penculikan oleh alien? Banyak 
anak-anak menjadi korban tanpa disadari. Bagaimana mengatasinya? 


Dalam sebuah 
artikel MUFON 
akhir-akhir ini, saya 
menyarakan untuk 
memisahkan 
laporan-laporan 
“kontak” dan “pen¬ 
culikan” ke dalam enam “kelom¬ 
pok” “saksi” yang terpisah. 
“Kelompok Enam” menggambar¬ 
kan sekelompok saksi yang 
nampaknya dengan sukses telah 
menangkis apa yang disebut 
“pengunjung-pengunjung ruang 
tidur” dengan menggunakan 
berbagai macam teknik. Ada 
beberapa kasus semacam ini di 
dalam dokumen pribadi saya, yang 
mengatakan kemungkinan bahwa 
manusia bukanlah tidak berdaya 
melawan gangguan oleh Fenomena 
UFO, dan telah muncul tiga teknik 
umum untuk mematahkan kontak 



Ann Druffel 


INFO-UFO 


31 


|J Nomor 10 












yang tidak diinginkan. Dengan 
adanya pandangan umum dalam 
bidang penelitian bahwa bangsa 
manusia tidak berdaya melawan 
penculikan oleh makhluk-makhluk 
UFO, informasi apapun yang 
memberikan kesimpulan yang 
berlawanan harus disediakan untuk 
siapapun dan semua orang yang 
dapat menerima kemungkinan 
tersebut dan/atau mengkonfirmasi- 
kannya. 

Kasus Emily Cronin 

Salah satu kasus semacam ini 
berkenaan dengan Emily Cronin, 
yang pengalaman-pengalaman 
UFO-nya disajikan ke dalam buku, 
HUBUNGAN-HUBUNGAN 
NGARAI TUJUNGA, yang ditulis 
oleh saya sendiri bekerja sama 
dengan D. Scott Rogo. 
Pertemuannya dengan makhluk- 
makhluk jenis “pengunjung ruang 
tidur” dimulai di tahun 1956, diikuti 
dengan sebuah pertemuan UFO di 
Ridge Route, jalan pegunungan 
berangin di California Tengah, 
sebuah pengalaman yang dia alami 
bersama Jan Whitley, saksi Ngarai 
Tujunga lainnya. Tidak lama 
setelah pengalaman ini, kunjungan- 
kunjungan di waktu malam dimulai 
dan diteruskan selama beberapa 
tahun secara teratur. 

Selama kunjungan-kunjungan 
ruang tidur itu, Emily terbangun dari 
tidurnya oleh suara rintihan yang 
tajam. Ini dibarengi dengan suatu 
perasaan lumpuh secara 
keseluruhan dan penglihatan visual 
dari makhluk-makhluk berkepala 
lebar dengan mata-mata besar yang 
sipit. Dia tidak melihat banyak dari 
makhluk-makhluk ini kecuali kepala 
dan tanda-tanda dari bahu. Apakah 
hal ini dikarenakan kenyataan 
bahwa dia kelihatannya terpaksa 
menatap kedalam mata yang 
menghipnotis dari “pengunjung- 
pengunjung” ini atau apakah kepala 
dan bahu adalah, sebenarnya, 
semuanya yang nyata, belum 


ditentukan. 

Secara teratur, makhluk- 
makhluk itu berkomunikasi melalui 
telepati dengan Emily, memohonnya 
untuk “pergi bersama mereka”. 
Sejauh pengetahuannya, dia selalu 
berhasil mengatakan “tidak” 
kepada mereka dan sebagai 
akibatnya tidak ingat telah diculik. 
Teknik Emily untuk mengatasi 
hubungan yang tidak diinginkan 
dengan “pengunjung ruang tidur” 
adalah hanya dengan usaha pikiran, 
ditujukan langsung untuk 
“memecahkan” kelumpuhan. 
Dimulai dengan hubungan yang 
pertama kalinya, dia menyadari 
bahwa apabila dia berhasil 


menggerakkan satu jari kaki atau 
jari tangan saja, kelumpuhan itu 
akan berakhir. Di saat yang sama, 
nada tinggi yang menyebalkan dan 
bayangan itu menghilang secara 
tiba-tiba. Dari pengalamannya di 
Ridge Route, dia menduga bahwa, 
dalam peristiwa di mana orang lain 
turut serta dalam suatu pengalaman 
“pengunjung ruang tidur” sampai 
pada saat dibuat lumpuh juga 
(seperti Jan juga pada waktu di 
Ridge Route), kelumpuhan mereka 
berakhir secara tiba-tiba. 

Sehubungan dengan bagian- 
bagian kelumpuhan/makhluk pada 
umumnya, beberapa peristiwa alami 
yang dikenali oleh psikolog mungkin 


Nomor 10 


31 


INFO-UFO 







Profil alien grey, ada yang beranggapan 
bahwa mereka tidak berbahaya. 


akan dapat menjelaskan 
beberapa laporan jenis “pengunjung 
ruang tidur” tersebut. Ada sebuah 
fenomena yang mempengaruhi 
sejumlah orang, dan yang terjadi 
dalam tahapan-tahapan tidur 
tertentu, yang disebut kejang, di 
mana selama tahapan tersebut 
dialami khayalan mental yang jelas. 
Lalu ada jenis kelumpuhan tidur 
yang lebih umum dalam sejumlah 
tahapan-tahapan normal menuju 
REM (tahapan mimpi) yang dengan 
suatu cara dilewati, yang 
menyebabkan orang tersebut 
merasa lumpuh tanpa benar-benar 
tertidur. Sebagai akibatnya, mereka 
dapat menyadari kelumpuhan 
secara sadar. Hal ini seringkah 
dibarengi dengan khayalan jenis 
hypnogogic. Khayalan hypnogogic 


adalah kilatan- 
kilatan visual efek; 
biasanya berupa 
bayangan-bayangan 
wajah dan kepala- 
kepala yang 
terpotong yang 
lewat terus menerus 
satu demi satu di 
hadapan mata 
pikiran. Mereka 
tidak pernah 
dibarengi dengan 
suara-suara atau 
kata-kata. Di dalam 
kekacauan tidur 
lainnya, otot-otot 
besar beristirahat 
tetapi otot-otot yang 
kurang penting di 
kaki dan tangan 
menjadi aktif dan 
mungkin bergerak 
terkej at-kej at. 
Dengan kata lain, 
tubuh tertidur 
sebelum kesadaran 
hilang; dalam tahap 
ini, khayalan 
hypnogogic adalah 

biasa. 

Emily telah melaporkan 
pengalaman-pengalaman dengan 
sejumlah bentuk kelumpuhan tidur. 
Dia menyatakan bahwa dia sering 
melakukan perjalanan bintang 
selama tidurnya, dan selalu dapat 
menceritakan kapan suatu 
pengalaman keluar dari badan telah 
terjadi. Pada saat-saat tersebut dia 
terbangun dengan sangat perlahan- 
lahan, sewaktu bentuk bintangnya 
bersatu kembali dengan bentuk 
fisiknya. Beberapa kelumpuhan 
tubuhnya terjadi sewaktu proses 
terbangun sedang terjadi pada akhir 
sebuah OBE. 

Meskipun demikian, bagian 
cerita lainnya mengenai kelumpuhan 
tidurnya selalu berbeda sama sekali 
dengan bagian cerita dengan 


“wajah-wajah”. Pada waktu lain 
dia merasa “lumpuh”, dia tidak 
mendengar suara bernada tinggi 
atau melihat “makhluk-makluk” itu. 
Karena khayalan hypnogogic (dan 
hypnopompic) melibatkan 
penglihatan akan kilasan-kilasan 
bayangan yang bersifat sementara, 
dan biasanya tidak memiliki suara/ 
kata-kata yang berhubungan 
dengannya, kelihatannya mungkin 
itu adalah tahapan-tahapan tidur 
yang melibatkan kelumpuhan dan 
bayangan-bayangan visual yang lain 
dan terpisah dari pertemuan dengan 
UFO jenis “pengunjung ruang 
tidur”. 

Sehubungan dengan teknik yang 
dikembangkan Emily untuk 
mengatasi pengunjung-pengunjung 
yang mendesak dengan mata 
mereka yang sipit, besar, 
merupakan hal yang penting untuk 
ditekankan di sini bahwa dia 
memiliki suatu perasaan yang kuat 
akan dirinya sebagai seseorang 
dengan hak. Pada bagian-bagian 
ceritanya dia merasa bahwa dia 
memiliki hak untuk mengatakan 
“ya” atau “tidak” pada tuntutan- 
tuntutan mereka. Nampaknya 
kepercayaan dirilah yang 
membuatnya mampu untuk 
mengatakan “tidak” atas 
permohonan makhluk-makhluk itu 
yang memaksa dan berulang-ulang, 
untuk “pergi bersama mereka”. 

Emily sama sekali tidak pernah 
merasa bahwa pengunjung- 
pengunjung ruang tidur itu 
membahayakan, tetapi hanyalah 
jenis lain makhluk hidup yang cerdas 
... makhluk luar angkasa, makhluk 
antar dimensi atau yang lainnya, dia 
tidak tahu. Dia merasa bahwa 
tujuan dalam menghubungi manusia 
adalah rasa ingin tahu, dan dengan 
mengabaikan rasa takutnya mula- 
mula, menerima mereka sebagai 
bagian dari Kesatuan Kehidupan di 
alam semesta ini. 


INFO-UFO 


32 


Nomor 10 





Menetapkan Kebenaran 
Laporan Penampakan UFO 


Satu-satunya rintangan terbesar 
yang dihadapi oleh para peneliti 
UFO adalah masalah bukti. Banyak 
cerita mengenai UFO berasal dari 
tangan kedua yang didramatisir dan 
mengandung banyak kebohongan 
sehingga seseorang perlu 
menggalinya dalam-dalam untuk 
memisahkan fakta dari fiksi. Oleh 
karena itu menetapkan suatu 
kebenaran adalah tugas yang berat. 
Untuk memudahkan pekerjaan kita, 
kami mengusulkan bahwa setiap 
peneliti dibimbing oleh empat prinsip. 

Pertama, kita harus berpegang 
pada bukti nyata. Mengutip kata- 
kata Alan Hale yang 
skeptis,”Klaim-klaim yang luar 
biasa memerlukan bukti-bukti yang 
luar biasa pula.” UFOlogis ingin 
agar kita percaya bahwa ada 
makhluk cerdas yang hidup di planet 
lain, bahwa mereka dengan suatu 
cara berhasil mencapai Bumi dalam 
penjelajahan luar angkasa, dan 
bahwa secara berkala mereka 



mengunjungi kita dalam pesawat 
luar angkasa yang menyangkal 
segala hukum fisika. Ketiga 
hipotesis ini sangat luar biasa - 
benar, jika seorang ilmuwan dapat 
membuktikan salah satu di 
antaranya, maka ia akan dinobatkan 
sebagai ilmuwan terbesar 
sepanjang sejarah. Namun agar kita 
dapat meyakini hal itu sebagai 
kebenaran, harus ada bukti-bukti 
nyata yang ditawarkan. 

Misalnya, jika seseorang dapat 
menunjukkan pesawat luar angkasa 
atau makhluk luar angkasa untuk 
diselidiki oleh seorang ilmuwan yang 
kompeten, maka akhirnya akan ada 
bukti yang nyata. Jika seseorang 
dapat membuat peta bintang-bintang 
untuk melihat dari mana makhluk 
angkasa luar itu muncul, sehingga 
para ilmuwan dapat memban¬ 
dingkan planet mereka dengan 
planet kita, maka adalah mungkin 
untuk mencapai suatu kesimpulan 
yang kuat. Seperti yang dikatakan 
oleh salah seorang ahli astronomi, 
“Saya ingin melihat makhluk 
angkasa luar itu dari depan dan 
tengah, sehingga keberadaan 
mereka tidak dapat diragukan lagi. 
Cerita-cerita mengenai ‘cahaya’ 
atau ‘benda-benda’ di angkasa tidak 
membuat saya terkesan, terutama 
jika laporan tersebut berasal dari 
orang-orang yang tidak memiliki ide 
mengenai fenomena yang 
terbentang luas dan bersifat alamiah 
yang dapat terlihat di angkasa jika 
saja seseorang punya waktu untuk 
melihatnya.” 

Kedua, jika hal itu benar, maka 
harus ada buktinya. UFOlogis cepat 
untuk menunjukkan bahwa 



Andre Kole 


“beberapa ratus juga orang pada 
saat ini percaya bahwa UFO 
memang ada” dan bahwa “40 
persen orang-orang Amerika 
percaya bahwa UFO memang 
benar-benar nyata”. Namun semua 
itu adalah omong kosong intelektual. 
Tidak peduli berapa banyak orang 
yang percaya bahwa hal itu 
memang benar ada - yang penting 
adalah bahwa terdapat bukti yang 
tidak dapat disanggah bahwa hal itu 
adalah benar. Pada satu saat 
tertentu 90 persen penduduk Eropa 
percaya bahwa dunia itu datar, 
namun keyakinan mereka yang 
salah tidak mengubah fakta. Dan 
fakta yang menyangkut UFO 
sangat sedikit. 

Pernahlcan Anda bertanya- 
tanya mengapa radar tidak pernah 
mendeteksi UFO yang memasuki 
atmosfer kita? Atau mengapa tidak 
ada seorang pun yang pernah 
melihatnya dengan jelas? Atau 
mengapa, dengan semua tembakan 
yang diarahkan pada mereka dari 
jet-jet pemburu Rusia dan Amerika, 
tidak ada satu pun yang pernah 
mengenai sasaran? Pernahkah 
Anda berhenti untuk merefleksikan 
bahwa tidak ada dua UFO yang 
persis sama, yang mengarah pada 
suatu kesimpulan bahwa makhluk 
angkasa luar yang katanya canggih 
itu tentunya membangun 


Nomor 10 


33 


INFO-UFO 








Video ini menunjukkan UFO yang melintas di atas Mexico. Ahli menganalisa video ini hanya tipuan. 


kendaraan yang sama 
fungsinya? Atau bagaimana 
pesawat seperti itu dapat 
menempuh jarak yang begitu jauh? 
Bahkan yang lebih penting lagi, 
dengan begitu luasnya angkasa 
raya, bagaimana mungkin mereka 
menemukan kita? Dan bagaimana 
makhluk dari ekosistem yan g 
berbeda dapat bertahan hidup di 
bumi? Dan demi Tuhan, jika 
makhluk-makhluk ini benar-benar 
ada dan demikian canggihnya, 
mengapa mereka tidak menjalin 
hubungan yang jelas dengan kita? 
Mungkinkah mereka percaya 
bahwa bermain petak umpet 
dengan pesawat terbang dan 
bidang-bidang desain-desain di 
ladang-ladang merupakan cara 
yang terbaik untuk berkomunikasi 
dengan kita? Jika teknologi mereka 
berada selangkah lebih maju dari 
kita, mereka tentunya tidak perlu 
merasa takut kepada kita. 

Masalahnya terletak pada 
mereka yang percaya akan adanya 
UFO untuk membuktikan 


keyakinan mereka itu, dan bukannya 
pada kita untuk tidak 
menyetujuinya. Lebih lanjut lagi, 
mereka harus membuktikan kasus 
mereka melampaui keragu-raguan 
yang masuk akal, dengan 
menggunakan bukti secara 
langsung. “Anda tidak dapat 
membuktikannya dengan cara 
menghapuskan beberapa 

penjelasan dan kemudian 
berteriak,”Apa lagi yang 
diragukan?” Tampaknya pada 
beberapa orang bahwa kehidupan 
berevolusi di planet-planet lain, 
sehingga hal itu menciptakan 
teknologi canggih yang jauh 
melampaui teknologi kita, dan 
bahwa hidup ini telah menemukan 
cara untuk memindahkan dirinya 
dari satu sudut jagat raya ke sudut 
yang lainnya. Namun sebelum kita 
meyakini sesuatu yang begitu 
mengada-ada, kita membutuhkan 
beberapa bukti. 

Ketiga, bukti itu harus 
merupakan bukti langsung dan 
relatif masih baru. Kesulitan yang 


sering muncul kembali dalam 
penulisan pasal ini adalah bahwa 
peneliti hampir-hampir tidak dapat 
berbicara dengan seseorang yang 
menyaksikan UFO secara 
langsung. Percakapan biasanya 
dimulai seperti ini,”Yah, 
sebenarnya saya tidak benar-benar 
melihatnya sendiri...tetapi jika 
Anda berbicara dengan orang ini, 
Anda akan memperoleh 
kebenaran. ”Pada akhirnya 
pembicaraan ini membuat para 
peneliti menarik kesimpulan bahwa 
banyak cerita mengenai UFO 
hanyalah suatu legenda - sama 
seperti cerita mengenai anak kecil 
yang diculik di toko serba ada dan 
ditemukan di kamar mandi, dengan 
pakaian dan rambut yang telah 
diubah. Cerita itu memang hebat, 
namun tidak benar. 

Rak-rak di toko buku 
dipenuhi dengan orang-orang yang 
mengaku telah melihat UFO, 
namun orang-orang tersebut 
biasanya sangat sulit ditemui. 
Misalnya, kita telah menemukan 
beberapa kisah yang telah dicetak 


INFO-UFO 


34 


Nomor 10 













mengenai pesawat terbang 
komersial yang mengadakan kontak 
langsung dengan UFO, dan dapat 
mengidentifikasikan paling sedikit 
tiga cerita di mana seseorang 
mengaku bahwa pesawat jet mereka 
bergesekan dengan UFO ketika 
sedang mengudara, namun tidak ada 
satu pun yang dapat ditelusuri dan 
diverifikasi. Banyak buku mencerita¬ 
kan kisah mengenai orang-orang 
yang melihat cahaya di langit, atau 
orang-orang Amerika pada zaman 
dahulu yang melihat pesawat 
terbang berbentuk cerutu, namun 
tidak mungkin untuk menerima hal 
itu sebagai bukti langsung. 
Interpretasi modern mengenai 
kejadian-kejadian historis yang 
membingungkan sangat tidak dapat 
dikualifikasikan sebagai “bukti”. 

Keempat, bukti itu harus masuk 
akal bagi seorang peneliti. Sebelum 
seseorang muncul dengan suatu 
alternatif hukum alam, maka kita 
harus tetap bersikeras bahwa bukti 
adanya UFO memang berada dalam 
kerangka pikir yang logis. Penjelasan 
bahwa “piring terbang muncul dari 


sebuah lubang waktu/kontinum 
angkasa raya” mungkin merupakan 
penjelasan yang masuk akal 
mengenai penjelajahan luar angkasa 
bagi seorang yang sungguh- 
sungguh percaya, namun seorang 
peneliti membutuhkan bukti yang 
lebih logis daripada hal ini. 

Sekali lagi ini adalah prinsip 
pisau cukur Occam: Jika 
dihadapkan dengan beberapa 
deretan penjelasan, pilihlah 
penjelasan yang paling sederhana 
yang mencakup semua fakta yang 
telah diketahui. Jika benar bahwa 
banyak orang mengaku telah 
melihat obyek di langit yang tidak 
dapat mereka jelaskan, maka benar 
juga bahwa orang-orang tersebut 
secara rutin telah membuat 
kesalahan dalam pengamatan. Dan 
ide-ide yang telah ada di dalam 
pikiran mereka dapat 
mempengaruhi observasi mereka. 
Misalnya, pada tanggal 22 April 
1987, ketika sebuah penerbangan 
British Airways dari London ke 
Bangkok berpapasan dengan 
sebuah obyek terang yang 


memperlilhatkan seberkas cahaya, 
kelima saksi menggambarkannya 
dengan lima cara yang berbeda- 
beda. Beberapa orang 
menyebutkan bahwa cahaya itu 
berwarna merah, yang lainnya 
hijau. Beberapa orang berpikir 
bahwa cahaya itu berhenti untuk 
“mengikuti” mereka, dan yang 
lainnya berpikir bahwa cahaya itu 
hanya lewat. Beberapa orang 
melihat cahaya yang berkedip- 
kedip, yang lain berpikir bahwa 
cahaya itu tetap. Sebagian besar di 
antara mereka yakin bahwa 
mereka telah melihat UFO ~ 
bahkan setelah terbukti bahwa 
mereka menyaksikan sebuah satelit 
yang memasuki atmosfer bumi, 
seperti yang dikonfirmasikan oleh 
radar. 

Apabila menimbang bukti 
secara keseluruhan, penjelasan 
yang paling sederhana adalah 
bahwa sebagian besar penampakan 
dapat dijelaskan. Perjumpaan 
dengan UFO pada umumnya telah 
terbukti merupakan kesalahan atau 
bisa juga merupakan tipuan. * 


r o p C l r c l e 

Jawaban Makhluk Cerdas dari Luar Angkasa? 


Dua buah crop circle yang berbentuk unik muncul di dekat radio teleskop Chilbolton, Hampshire, Inggris. 
Bentuknya memang aneh, karena yang satu mirip dengan signal yang dikirim oleh radio astronomi ke luar 
angkasa untuk menunjukkan bahwa di planet kita ada penghuninya. Sementara yang lain mirip dengan gambar 




Nomor 10 


35 


INFO-UFO 



















a l e r i 


Ramon Garcia Jr. 



Ramon Garcia Jr. 


Lahir tahun 1971 di Mc Allen, Tx.dan dibesarkan di Hous- 
ton. Pernah bekerja di US Navy selama 5 setengah tahun. 
Ia mempunyai hobby melukis, memahat, mendaki gunung, 
serta bersepeda gunung. Ia mempunyai pengalaman berjumpa 
UFO dua kali, pertama pada bulan Agustus 1990 dan 
berikutnya enam bulan kemudian. Yang pertama terjadi saat 
ia berada di Dolores Hidalgo, GTO Mexico. Selama beberapa 
tahun ia baru mau menjalani hipnotis untuk mengungkap apa 
yang terjadi padanya. Hal itu memberi inspirasi untuk 
lukisannya yang diberi nama seri “Gray Area”. 


“ThirdNipple Stare”© 1997 




“Coerced Assimilation”a 1997 




“Eating of The Scroll”a 1997 



“180Degrees Slow Rotation”a 1997 


“Blinded With Light”a 1997 


INFO-UFO 



Nomor 10 






























“My Transformation”a 1997 


“Soul Probe”a 1997 



“ThomBall Supersight”a 1997 


http ://www. alienalley. com/ramon.html 


‘TorcedEvolution”a 1997 


Nomor 10 



INFO-UFO 







































BETA-UFO adalah organisasi pengamat UFO di Indonesia yang 
berusaha mendata penampakan UFO di Indonesia. BETA-UFO 
mengharapkan agar masyarakat yang pernah mempunyai 
pengalaman dengan UFO bisa melaporkannya ke BETA-UFO. 

http://www.geocities.com/indoufo/ 


USO di Selat Sagawin, Irian Jaya 


BETA-UFO menerima laporan 
dari Setiawan Triadi, beralamatkan 
di Jl. Darmokali Surabaya, yang 
telah melihat fenomena aneh berupa 
aneka obyek sinar di dalam laut di 
daerah Selat Sagawin, Irian Jaya 
(wilayah kepala burung). Menurut 
penuturannya, bukan hanya dia yang 
melihat namun juga beberapa orang 
lain, termasuk juru mudi kapal. 
Berikut laporannya: 

Ini adalah pengalaman paling 
menakjubkan dan membuat saya 
menginginkan peristiwa itu terjadi 
kembali. Cerita berawal ketika, saya 
waktu itu masih bedinas di KM. 
SIDUARSI. Sebuah kapal barang 
milik perusahaan pelayaran PT. 
PELNI yang mempunyai Rute 
Pelayaran SURABAYA- 

MAKASSAR-IRIAN JAYA. 
Sebagai perwira Departeman 
Mesin dengan jabatan saya waktu 


itu sebagai MASINIS III, selesai 
saya melaksanakan tugas jaga laut 
pada jam 24.00 Karena belum 
mengantuk saya naik ke BRIDGE 
(Anjungan). Kapal pada saat itu 
sedang melakukan pelayaran dari 
Nabire, Irian Jaya menuju Tanjung 
Perak, Surabaya. Ketika pergantian 
jaga laut tiba, kapal pas melewati 
Selat Sagawin (Dekat Kota 
Sorong). Di Anjungan ada dua rekan 
jaga jam 00°° - 04°° untuk tugas di 
anjungan. Robert Matualage 
(Mualim II) dan Yayat Nurdin (Juru 
Mudi). Sambil mengobrol, saya 
amati keadaan diluar gelap, yang 
terlihat hanya remang-remang 
pantulan cahaya dari kapal yang 
tidak begitu terang. Tidak terasa 
kami sudah lepas dari mulut Selat 
Sagawin. 

Menjelang 10 menit pergantian 
jaga (04.00 AM), kami bertiga 


dikejutkan oleh munculnya 2 (dua) 
obyek cahaya yang tidak tahu dari 
mana asalnya dari/di dalam laut. 
Cahaya tersebut melaju menuju 
haluan kapal kami dengan 
kecepatan yang diperkirakan lebih 
cepat daripada kapal kami melaju 
saat itu (6-7 knot). Jadi, cahaya 
tersebut seperti akan menabrak 
kapal kami. Tiba-tiba cahaya itu 
berhenti, anehnya berhentinya 
mendadak (tanpa sisa laju). Di 
depan kapal kami ± 300 meter. 
Kejadian tersebut tidak berlangsung 
lama, karena tidak beberapa detik 
kemudian disusul muncul/ 
bermunculannya obyek-obyek 
cahaya lain yang lebih banyak dan 
lebih besar-besar, dengan bentuk 
obyek sangat aneh untuk suatu 
obyek cahaya. Masing-masing 
obyek cahaya bentuknya berlainan. 
Memiliki karakteristik cahaya mirip 














Lokasi selat Sagawin, tempat obyek cahaya aneh itu terlihat. 


cahaya lampu neon (TL). 
Jumlah obyek ± 30-40 obyek 
cahaya. Garis luar area membentuk 
seperti “OVAL”. 

Yang menegangkan... kami 
atau kapal kami berada tepat 
ditengah-tengah area cahaya- 
cahaya tersebut. Kami tidak bisa 
berbuat banyak untuk menghadapi 
peristiwa yang begitu tiba-tiba itu. 
Si Juru Mudi, sempat sekali teriak 
ketika jarum kompas kemudi kapal 
tiba-tiba berputar tidak beraturan 
saat muncul sesion kedua 
penampakan cahaya. 

Kejadian berlangsung lebih 
kurang 8 menit. Sempat pula kami/ 
kapal kami melewati tepat di atas 
beberapa cahaya, hingga dibawah 
kapal kami terlihat terang sekali, dan 
itupun tidak terasa sesuatu yang 
kandas atau apa. Perlu diketahui, 
kapal kami pada waktu itu memiliki 
draft/garis batas air ± 4. Muatan 
saat itu lebih banyak kayu. 

Masing-masing cahaya yang 
berlainan bentuk itu diam tidak 
bergerak tetapi memiliki bayang- 
bayang dipermukaan cahaya 
tersebut. Semuanya memiliki nya 
(Bergerak teratur). 

Karena tertegun, terpana, takjub 
oleh fenomena aneh tersebut tidak 
sadar kami telah melewati tepat 
ditengah area obyek cahaya tidak 
dikenal itu. Setelah dihitung-hitung, 
kami memperkirakan panjang area 
tersebut adalah: 1,8 mil, selama 8 
menit dari ujung hingga pangkal 
area. Obyek cahaya apakah yang 
bisa dengan cepat melaju di dalam 


air dan berhenti dengan mendadak 
tanpa ada sisa laju? 

Sebagai tambahan, teman saya 
si Mualim III, Robert Matualabe 
pernah bertemu/kontak dengan 
obyek yang sama dengan bentuk 
panjang pada tanggal 15 Desember 
1999, Di perairan dekat Pulau Biak, 
dengan kapal KM. Sinar Patmos, 
dan sempat terasa kandas. KM. 
Iweri milik PT. Pelni diikuti 2 (dua) 
cahaya misterius didalam air di 
kanan-kiri lambung kapal terjadi 
tanggal 12 Desember 1999. Yang 
mengerikan adalah ketika KM. 
Lintas Samudera tenggelam di 
perairan Tanjung Taipa Sulawesi 
Utara yang memiliki Tonase 15 GT. 
6 orang hilang, 42 selamat. Setelah 
menabrak “sesuatu” yang memiliki 
3 (tiga) pancaran sinar terang di 
dalam laut. 

Peristiwa yang saya alami ini 
juga dilihat oleh beberapa saksi 


mata lainnya, yaitu Kepala Kamar 
Mesin (KKM) yang bernama 
Paulus Nuritriyanto, Juru Mudi, 
Hasbi Yaloh, Juru oli, Jujun Kosasih 
dan Cadet Deck yang bernama Tri. 

Harapan saya, laporan ini bisa 
ada tindak lanjutnya. Mungkin 
berupa riset atau mungkin ada tim 
eksplorasi yang mau menindak¬ 
lanjuti ada apa sebenarnya di dalam 
laut yang kita ini. Semoga laporan 
ini bisa menjadi bahan ulasan bagi 
kita semua dan kewaspadaan/ 
perhatian bagi rekan-rekan 
seprofesi. * 

Setiawan Triadi sekarang 
bertugas di KM.Tilongkabila 
(PT. Pelni), rute Barat-Timur 
Indonesia dengan home base 
Kapal Di surabaya. Jabatannya 
sekarang adalah sebagai 
Masinis III (Mesin) 


MARS LUMOGRAPH P&tdd tfawUtfUr 

untuk menulis, menggambar dan Computer 



TERSEDIA DALAM UKURAN EE, EB, 6B s/d 6H 

" 2B khusus untuk camputer f H 


Terbuat dari kayu pilihan, kayu lokal (Merah) 
dari kayu impor Cedar (Coklat) 

&5MEDTLER Gfiimany 


LOWONGAN 


- PENULIS - 
-PENTERJEMAH- 

Syarat: Minat terhadap 
misteri UFO & Alien. 
Kirim surat lamaran ke: 

P0. BOK1901SBY 


Nomor 10 


3 


J INFO-UFO 









I t r a Dimensi 

Alien dan Kehidupan Manusia (10) 

Malaikat, Kerub dan Serafim 



Gambaran Malaikat Mikhael melawan Iblis (Lucifer) 


Selain Tentara Langit, makhluk 
lain yang berasal dari langit dan 
mampu terbang adalah malaikat, 
iblis, kerub dan Serafim. Saya akan 
mencoba membahas satu per satu 
tentang keberadaan ke empat 
makhluk ini secara garis besar saja. 

Untuk yang pertama, saya akan 
membahas tentang keberadaan 
malaikat yang banyak diceritakan 
dalam perjanjian lama maupun 
perjanjian baru. 

Salah satu ayat di perjanjian lama 
tentang malaikat: 

Kemudian bergeraklah 
Malaikat Allah, yang tadinya 
berjalan di depan tentara Israel, 
lalu berjalan di belakang 
mereka; dan tiang awan itu 
bergerak dari depan mereka, lalu 
berdiri di belakang mereka. 
(Keluaran 14:19) 

Salah satu ayat di perjanjian baru 
tentang malaikat: 

Maka terjadilah gempa bumi 
yang hebat sebab seorang 
malaikat Tuhan turun dari langit 
dan datang ke batu itu dan 
menggulingkannya lalu duduk di 
atasnya. (Matius 28:2) 

Jelas bahwa malaikat berasal 
dari langit dan bukan berasal dari 
bumi. Ada satu hal yang menarik 
dari malaikat ini, yaitu: 

Dan Malaikat TUHAN 
mengulurkan tongkat yang ada 
di tanganNya; dengan 
ujung-nya disinggungNya 
daging dan roti itu; maka 
timbullah api dari batu itu dan 
memakan habis daging dan roti 
itu. Kemudian hilanglah Malaikat 
TUHAN dari pandangannya. 
(Hakim-Hakim 6:21) 

INFO-UFO PH Nomor 10 


Jadi malaikat itu digambarkan 
mempunyai sebuat tongkat (senjata 
?) yang ujungnya bila ditempelkan 
ke daging dan roti kemudian bisa 
timbul api dan membuat daging dan 
roti itu habis. Apakah tongkat yang 
dibawa malaikat itu sama dengan 
tongkat Musa? 


Kemudian Musa mengajak 
istri dan anak-anaknya lelaki, 
lalu menaikkan mereka ke atas 
keledai dan ia kembali ke tanah 
Mesir; dan tongkat Allah itu 
dipegangnya di tangannya. 
(Keluaran 4:20) 

Musa berkata kepada Yosua: 




“Pilihlah orang-orang bagi 
kita, lalu keluarlah berperang 
melawan orang Amalek, besok 
aku akan berdiri di puncak bukit 
itu dengan memegang tongkat 
Allah di tanganku(Kel 17:9) 
Dari ayat ini bisa diambil 
kesimpulan bahwa tongkat yang 
dibawa oleh nabi Musa adalah 
merupakan tongkat Allah atau 
tongkat pemberian dari Allah. 

Selain tongkat, nampaknya 
malaikat juga mempunyai senjata 
lain, yaitu pedang. Ini dapat dijumpai 
di: Kemudian TUHAN 

menyingkapkan mata Bileam; 
dilihatnya Malaikat TUHAN 
dengan pedang terhunus di 
tanganNya berdiri di jalan, lalu 
berlututlah ia dan sujud. 
(Bilangan 22:31) 

Malaikat Tuhan nampaknya juga 
mempunyai tugas untuk melakukan 
eksekusi (bahkan eksekusi massal), 
misalnya dalam peristiwa 
penghancuran kota Sodom dan 
Gomora(Kej 19:24), pembunuhan 
anak sulung bangsa Mesir (Kel 
11:5), membunuh 185 ribu di 
perkemahan Asyur (2Raj 19:35). 

Tentang pakaian malaikat, 
agaknya secara umum malaikat 


digambarkan berpakaian lenan 
(warna putih) dengan ikat pinggang 
berwarna emas. Ini bisa dijumpai di 
Daniel 10:5 dan Wahyu 15:6. 
Perjumpaan Yehezkiel (Ezekiel) 
dengan malaikat juga digambarkan 
sebagai orang yang berpakaian 
lenan. Tradisi berpakaian lenan ini 
tampaknya dilakukan juga oleh suku 
Lewi, di mana suku ini merupakan 
suku pilihan di antara bangsa Israel 
yang khusus melayani Tuhan. 


Dalamlnjil Yohanes 20:12 juga ada 
tertulis: dan tampaklah olehnya dua 
orang malaikat berpakaian putih, 
yang seorang duduk di sebelah kaki 
di tempat mayat Yesus terbaring. 

Jadi, secara umum, nampaknya 
malaikat terlihat berpakaian putih. 

Apakah malaikat bersayap? 
Sejauh ini menurut penggambaran 
di Perjanjian Lama maupun 
Perjanjian Baru, malaikat 
diceritakan tanpa sayap. Makhluk 
yang digambarkan bersayap adalah 
Kerub dan Serafim. 

Tentang Kerub, merupakan 
suatu makhluk dengan dua sayap 
dan bisa terbang. 

Ia mengendarai kerub, lalu 
terbang, dan tampak di atas 
sayap angin. (2 Samuel 22:11) 
Jadi kerub-kerub itu 
mengembangkan kedua 

sayapnya di atas tempat tabut itu, 
sehingga kerub-kerub itu 
menudungi tabut serta kayu- 
kayu pengusungnya dari 
atas. (2 Tawarikh 5:8) 

Dari 2Samuel 22:11, nampaknya 
kerub merupakan sebuah 
kendaraan. Mengenai kerub ini, 
timbul pertanyaan, apakah kerub ini 
tidak sama dengan Buraq yang 



Ezekiel mengalami kontak dengan malaikat. 


Nomor 10 


41 


INFO-UFO 
















merupakan binatang (?) 
bersayap yang membawa nabi 
Muhammad S AW terbang? Dilihat 
dari namanya: kerub dengan buraq, 
nampaknya ada kemiripan lafal. 

Lain halnya dengan kerub, 
serafim merupakan makhluk 
bersayap enam. Tentang serafim 
bisa dijumpai di kitab Yesaya saja. 

Para Serafim berdiri di 
sebelah atasNya, masing-masing 
mempunyai enam sayap; dua 
sayap dipakai untuk menutupi 
muka mereka, dua sayap dipakai 
untuk menutupi kaki mereka dan 
dua sayap dipakai untuk 
melayang-layang. (Yesaya 6:2) 
Jelas keberadaan makhluk- 
makhluk yang mampu terbang dan 
bukan berasal dari bumi ini 
menunjukkan adanya kehidupan lain 
di luar bumi ini. Tentang iblis, 
nampaknya ada perbedaan antara 
kitab Injil dengan Al Quran tentang 
keberadaannya. Menurut Injil, Iblis 
adalah malaikat yang jatuh karena 
ingin mengambil alih kekuasaan 
Allah, sementara menurut Al 
Quran, Iblis dianggap tidak patuh 
kepada Allah karena tidak mau 
menuruti perintah Allah untuk 
bersujud kepada Adam. Menurut Al 
Quran, iblis adalah dari golongan jin 
yang diciptakan dari api, sementara 
malaikat diciptakan dari cahaya. 

Iblis juga merupakan makhluk 
yang bisa terbang dan asalnya juga 
dari langit. Beberapa ayat tentang 
iblis: 

Maka bertanyalah TUHAN 
kepada Iblis: (( Dari mana 
engkau?” Lalu jawab Iblis 
kepada TUHAN: (< Dari 

perjalanan mengelilingi dan 
menjelajah bumi.” (Ayub 1:7) 
Lalu kata Yesus kepada 
mereka: <( Aku melihat Iblis jatuh 
seperti kilat dari langit. ” (Lukas 
10:18) 

Pada suatu hari datanglah 
anak-anak Allah menghadap 


TUHAN dan di antara mereka 
datang juga Iblis untuk 
menghadap TUHAN. (Ayub 2:1) 

Dan Iblis membawaNya pula 
ke atas gunung yang sangat 
tinggi dan memperlihatkan 
kepadaNya semua kerajaan 
dunia dengan kemegahannya... 
(Matius 4:8) 

Selain makhluk-makhluk yang 
bukan berasal dari bumi itu, yakni 
malaikat, kerub, serafim dan iblis, 
dalam perjanjian lama juga ada 
makhluk lain yang disebut/ 
dinamakan jin. 

...tetapi yang akan berbaring 
di sana ialah binatang gurun, 
dan rumah-rumah mereka akan 
penuh dengan burung hantu; 
burung-burung unta akan diam 
di sana, dan jin-jin akan 
melompat-lompat.. (Yesaya 
13:21) 


Jin-jin akan diam di 
dalamnya, dan para pemukanya 
akan tidak ada lagi; tidak 
ada lagi di sana yang 
dimaklumkan sebagai raja, dan 
semua pemimpinnya sudah 
lenyap. (Yesaya 34:12) 

Di sana berpapasan binatang 
gurun dengan anjing hutan, dan 
jin bertemu dengan temannya; 
hantu malam saja ada di sana 
dan mendapat tempat perhentian. 
(Yesaya 34:14) 

Nampaknya mengenai jin ini 
adalah makhluk yang berada di bumi 
dan diceritakan pula bahwa ada juga 
praktek menyembah jin. 

...dan mengangkat bagi 
dirinya imam-imam untuk bukit- 
bukit pengorbanan untuk 
jin-jin dan untuk anak-anak 
lembu jantan yang dibuatnya. 
(2Tawarikh 11:15) 


INFO-UFO 


42 


Nomor 10 




j b d u c l l o n 

Anda Pernah Diculik Alien? 
Ini adalah tanda-tandanya... 


Melinda Leslie mengemukakan ada beberapa indikator 
orang yang pernah berjumpa dengan alien. Hal ini 
disusunnya berdasarkan temuan riset pada orang-or¬ 
ang yang mengaku menjadi korban penculikan oleh 
alien. Adapun tanda atau indikatornya (tidak harus 
semua) adalah: 

1. Apakah Anda pernah mengalami waktu yang 
hilang, misalnya satu jam atau lebih dan Anda tidak 
bisa menjelaskan di mana dan kenapa ada waktu 
yang hilang itu? (Perlu dibedakan dengan waktu 
yang seakan tak terasa/tak sadar ketika Anda 
mengemudikan kendaraan) 

2. Apakah Anda pernah 
merasa “paralyzed” atau 
merasa lumpuh tak berdaya 
dengan “sesuatu makhluk” 
di kamar Anda? 

3. Apakah Anda mengalami 
bekas luka (seperti cakar 
atau tanda lainnya), di mana 
Anda tidak bisa menjelaskan bagaimana itu 
terjadinya? 

4. Pernah melihat cahaya berbentuk bola atau kilatan 
cahaya aneh di rumah Anda atau di lokasi lain. 

5. Mempunyai ingatan tentang melayang di udara 
yang bukan dirasakan sebagai suatu mimpi. 

6. Mempunyai suatu “ingatan 
khusus” yang sulit untuk 
dipergikan (misalnya: wajah 
alien, meja, jarum, anak kecil 
yang aneh, dll) 

7. Pernah melihat sinar 
menyorot yang sangat terang dari luar rumah atau 
masuk ke dalam kamar Anda melalui jendela atau 
seakan menembus dinding/atap. 

8. Mempunyai mimpi-mimpi tentang 
UFO, cahaya yang menyorot, atau 
makhluk alien. 

9. Pernah melihat UFO atau 
beberapa kali melihat UFO dalam 
kehidupan Anda. 

10. Punya kesadaran kosmis, minat 
pada ekologi, lingkungan, menjadi 
vegetarian, atau menjadi sangat sosial. 





11. Merasa punya suatu misi 
tertentu dalam hidup yang 
tidak tahu dari mana rasa 

12 . 

13. 


14. 


15. 


16. Mengalami bangun tidur di tengah malam secara 
mengejutkan. 

17. Mempunyai perasaan yang 
aneh/kuat bila melihat gambar 
alien. 

18. Mempunyai phobia atau 
ketakutan yang luar biasa 
terhadap sesuatu (misalnya: 
ketinggian, ular, laba-laba, 

serangga besar, suara, cahaya 
terang, keamanan diri atau 
takut bila sendirian) 

19. Punya pengalaman gangguan 
rasa harga diri atau menjadi 
rendah diri. 

20. Pernah melihat seseorang 
bersama Anda menjadi kaku, 
tanpa gerak, atau beku dalam 
beberapa waktu, terutama 
seseorang yang tidur bersama 
Anda. 

21. Bangun dengan ada tanda di tubuh, 
bekas terbakar, memar yang 
terjadi di malam hari (waktu tidur) 
dengan tanpa ada penjelasan yang 
masuk akal kenapa dan 
bagaimana Anda memperolehnya. 





kompulsif itu berasal. Melinda Leslie 

Mengalami suatu kejadian yang sulit dijelaskan dan 
merasa cemas setelah itu. 


Hanya untuk wanita: Mengalami 
kehamilan semu atau kehilangan 
bayi (hamil kemudian bayinya 
hilang) 

Mengalami bangun dari tidur di 
tempat lain dan tidak ingat 
bagaimana itu bisa terjadi. 

Mengalami mimpi tentang mata 
misalnya mata binatang (misalnya 
mata burung hantu, dll) atau merasa mengalami 
ketakutan bila melihat mata. 




Nomor 10 


43 


INFO-UFO 
















22. Ada orang yang 
mengatakan bahwa telah 
melihat Anda bersama 


sebuah UFO atau alien 


(makhluk aneh) atau 
menjadi saksi bahwa Anda 
telah hilang untuk beberapa 
saat. 


27. Punya mimpi merasa melewati jendela yang 
tertutup atau menembus dinding tebal. 

28. Pernah melihat kabut yang aneh yang semestinya 
tidak ada di sana. 


29. Mengalami pendengaran suara-suara aneh atau 
terngiang-ngiang suara, dan Anda tidak dapat 
menentukan sumbernya dari 


mana. 

Mengalami pendarahan hidung 
(mimisan) yang tidak umum 
beberapa kali, atau kadang 
bangun dengan hidung berdarah. 

Ketika bangun tidur mengalami 
rasa tidak enak atau perih di 
kelamin Anda, yang tak dapat 
Anda jelaskan sebab-sebabnya. 

Punya problem di punggung atau leher, atau kaku- 
kaku yang aneh pada bagian tubuh. 

Punya gangguan sinusitis kronis atau gangguan 
hidung. 

Pernah mengalami 
peristiwa di mana ada 
barang-barang 
elektronik menjadi tidak 
berfungsi dengan baik 
tanpa suatu penjelasan 
yang masuk akal, ketika 
Anda berada di dekat 


barang-barang itu. 


35. Melihat sesuatu gambaran yang aneh dekat rumah 
Anda, khususnya di luar kamar Anda. 

36. Secara periodik atau sporadis mendengar bungi 
dering di telinga, terutama di salah satu telinga saja. 

37. Punya perasaan tidak wajar takut dengan dokter 

atau cenderung 

menghindari pengobatan 
secara medis. 

38. Mengalami insomnia atau 
gangguan tidur yang 
memusingkan Anda. 

3 9. Punya mimpi tentang dokter 
atau prosedur medis seperti 
pembedahan. 

40. Sering secara periodik atau 
sporadis mengalami sakit 
kepala, terutama di daerah 
sinus, di belakang mata atau 
salah satu telinga. 

41. Punya perasaan bahwa Anda 
akan menjadi gila bila 
memikirkan hal-hal ini. 

42. Punya kemampuan paranormal atau pengalaman 
psikis, termasuk intuisi. 

43. Cenderung akan bertindak kompulsif atau 
semacam kecanduan sesuatu. 


44. Mengalami semacam menerima pesan telepati dari 

alipn 


45. Merasa takut dengan 
kamar tertutup, sekarang 
atau semasa kanak-kanak. 


46. Punya problem seksual 
atau problem berhubungan 
dengan orang lain (seperti 
perasaan misterius bahwa 
Anda tidak harus menjalin 
hubungan tersebut karena adanya perasaan bahwa 
ada “sesuatu” yang lain dan penting yang harus 
Anda kerjakan) 

47. Kalau tidur berusaha menjauhi tembok atau 
menempatkan ranjang Anda menjauhi tembok. 

48. Sering mimpi tentang 
perusakan atau kekacauan. 

49. Punya perasaan bahwa 
Anda sebaiknya tidak 
membicarakan hal-hal ini 
atau sebaiknya tidak 
membicara tentang mereka. 

50. Telah berusaha mengatasi problem-problem di atas, 
namun tidak berhasil dengan baik. 


23. 

24. 

25. 

26. 


Mengalami, suatu waktu, pendarahan atau noda 
yang tidak umum di bantal atau sprei ranjang 
dengan tanpa adanya penjelasan bagaimana hal 
itu terjadi. 

Punya minat terhadap UFO atau alien, atau banyak 
membaca tentang subyek- 
subyek tersebut. 

Punya pengalaman secara 
tiba-tiba pergi atau berjalan 
ke luar jalan atau ke tempat 
yang tidak Anda ketahui. 

Ada perasaan merasa 
diawasi, terutama di malam 
hari. 


30. 

31. 

32. 

33. 

34. 


Catatan: Orang yang pernah diculik alien biasanya mempunyai beberapa ciri di 
atas, namun tak dapat mengingat apapun tentang perjumpaannya dengan alien. 


INFO-UFO 


Nomor 10 




i I m 


Dark 


Skies 

The Truth is Stranger... 




Eric Close dan Megan Ward sebagai John Loengard dan Kimberley Sayers 


Dark Skies, serial dari NBC 
(pernah ditayangkan di RCTI) 
tentang penyerangan Alien di tahun 
60an, sebuah drama fiksi ilmiah 
yang perlu ditonton. 

Dibuat ke dalam suasana 
1960an, dibintangi oleh Eric Close 
sebagai John Loengard, Megan 
Ward sebagai Kimberley Sayers 
dan aktor yang sudah diakui JT 
Walsh sebagai Captain Frank Bach, 
the Head of Majestic ( Ketua 
Agung, Agen pemerintah yang 
paling rahasia yang tidak pernah 
anda dengar). Perjuangan Loengard 
melawan Hivekerajaan Alien yang 
sudah diceritakan sejak 4 dekade 
lalu di mana dirumorkan kerajaan 
Alien ini akan mengumumkan 
Pernyataan kepada dunia pada 
tahun 1999, yaitu bersamaan 
dengan tahun diputarnya film serial 
ini. 

Menurut pencipta serial yaitu 
Bryce Zabel dan Brent Friedman, 
Dark Skies adalah campuran dari 
Kenyataan & Pengijinan Dramatik 
dan telah memberi gabungan 


menarik ke sesuatu yang 
sebenarnya membentuk Kejadian 
Sejarah di tahun 1960an dan 
selanjutnya, seperti Pembunuhan 
Kennedy, Mutilasi Sapi, dan 
Kegelapan di daerah Timur Laut 
Amerika 1965. 

Pertanyaan tetap tersisa, 
Apakah kejadian seperti yang mirip 


dengan kejadian di Dark Skies 
sebenarnya pernah terjadi?. Kita 
tidak akan pernah tahu, 
sepengetahuan saya dari 
pengalaman saya sebagai “Ahli 
Persekongkolan/Konspirasi” 
(sebuah padanan kata yang baru 
saya ciptakan sendiri), adalah 
sesuatu yang terjadi di belakang 
layar tidak hanya Pemerintah 
Amerika, tapi juga pemerintah- 
pemerintah di dunia secara umum, 
dan untuk melihat setiap konspirasi, 
atau setiap potong bocoran kejadian 
(contoh, Dokumen M J 120, sebagai 
potongan-potongan dari sebuah 
puzzle. 

Apakah ini nyata atau cuma fiksi 
Ilmiah? Pertanyaan ini mungkin 
akan menghantui kita untuk selama 
perputaran seluruh serial hebat yang 
disebut Dark Skies. Untuk mengerti 
lebih baik serial televisi ini, saya 
sudah melakukan penyelidikan dan 
menemukan bahwa hal-hal yang 



Mayat alien dari UFO yang ditembak jatuh 


Nomor 10 


45 


INFO-UFO 









ditunjukkan oleh penulis cerita 
pada penayangan serial ini setiap 
Sabtu malam adalah berdasarkan 
tata-cara teori-teori Konspirasi 
yang sebenarnya. Dapat dianggap 
secara pasti film cerita ini mengisi 
jarak perbedaan antara hayalan dan 
kenyataan untuk membuat 
pertunjukan ini sangat 
menyenangkan secara keseluruhan, 
tapi kenyataan tetap berlaku... 
penulis telah melakukan tugasnya 
dan membuat serial ini senyata 
mungkin. 

Sebagaimana waktu berlalu, dan 
penyelidikan saya telah diperbaiki 
lebih jauh, saya merencanakan 
untuk menyusun kata-kata yang 
disinggung dalam Dark Skies ke 
dalam bentuk dokumen yang 
selayaknya dan berhubungan 
dengan Teori Konspirasi. Ini 
menjanjikan ke sesuatu yang rada 
lebih menarik, dan saya mempunyai 


waktu serta kemauan saya yang 
bertambah terus untuk 
melakukannya, kalau bukan untuk 
siapa-siapa kecuali saya. 

Hal pertama yang terkandung 
adalah Majestic-12 atau Maji. Salah 
satu potongan-potongan informasi 
yang paling penting untuk ahli UFO 
adalah penemuan dokumen 
Majestic-12, dokumen yang 
seharusnya ditulis oleh Presiden 
Truman di hari-hari akhir 
kepresidenannya untuk presiden 
terpilih Eisenhower. Keabsahan dari 
dokumen ini masih menjadi 
pertanyaan, dan tentu dokumen ini 
adalah sebuah informasi yang 
diharuskan. 

Dark Skies telah menyinggung 
organisasi ini secara penuh dan 
terperinci dan menghubungkannya 
ke alur cerita utama serta diperluas 
selama pertunjukan. 

Sementara itu, Area-51 adalah 


hal yang sudah bertahun-tahun 
berada dalam hati dan pikiran para 
ahli UFO. Kebenarannya, Area-51 
tidak pernah ada (dan juga 
pemerintah sudah berhenti 
membantah keberadaan Area-51), 
dan film cerita seperti ID4/ 
Independence Day 4th July telah 
memasukkan Area-51 ke dalam 
versi fiksi ilmiah mereka. Apa yang 
terjadi di daerah 51 adalah tebakan 
masing-masing orang, dan banyak 
yang sudah mencoba. Segala 
sesuatu tentang penyelidikan Alien 
dan percobaan pesawat terbang 
dirumorkan berlangsung di gurun 
Nevada, dan karena juga demi 
kerahasiannya banyak film-film 
Fiksi Ilmiah termasuk Dark Skies 
telah menggunakan Keberadaan 
Area-51 untuk keuntungan mereka. 

Walaupun kita belum melihat 
Area-51 dalam bentuk jaman 
sekarang di film Dark Skies , kita 



Beberapa klip tayangan Dark Skies, mulai dari UFO, mayat alien, crop circle sampai Majestic-12. 


INFO-UFO tm Nomor 10 


















Apakah pemerintah menyembunyikan sesuatu? 
Dark Skies mencoba menjawabnya. 


telah tahu bahwa Area-51 
adalah lokasi Hive ALIEN 
beroperasi secara luas sebelum 
Loengard dan kelompoknya 
menemukan area tersebut dan 
kemudian menutupnya. 

Lalu, siapa yang membunuh 
Kennedy, pertanyaan ini masih 
menghantui kita sekarang ini 
walapun pembunuhan terjadi 33 
tahun lalu. Apakah Oswald 
bergerak sendiri, apakah ada 
penembak lain di tempat berumput, 
apakah orang Kuba bertanggung 
jawab, atau apakah itu agen 
pemerintah yang menyembunyikan 
sesuatu? Dark Skies telah 
mengambil pandangan yang 
menarik tentang pembunuhan 
Kennedy. Mereka mengisi cerita 
bahwa John F. Kennedy (JFK) 
dibunuh karena dia menemukan 
konspirasi alien, terima kasih 
kepada John Loengard dan teman 
wanitanya, Kimberley Sayers. 
Mereka tetap meninggalkan 
pertanyaan tak terjawab seperti 
siapa yang bertanggung jawab, tapi 
mereka mempertunjukkan Jack 
Ruby adalah agen Federal yang 
beroperasi, dan dia diperintahkan 
untuk membunuh Oswald untuk 
menutup mulut. Ini rada membuat 
orang percaya bahwa Oswald 
bukan lain hanyalah sebuah kambing 
hitam, yang benar-benar terlibat 
dalam pembunuhan JFK adalah 
orang lain. 

Jadi siapa yang membunuh JFK? 
Dark Skies juga belum bisa memberi 
jawaban kepada pertanyaan 
tersebut, tapi mereka telah 
menyediakan informasi yang 
membuat pertanyaan menarik, dan 
sebuah jawaban yang mungkin kita 
tidak benar-benar ingin tahu. 

Dark Skies dan X-Files dua- 
duanya berlayar di perairan yang 
sama tentang kejadian UFO yang 
masih misterius. Namun Dark Skies 
lebih menunjukkan “kenyataan” ke 


depan mata Anda, sedangkan X- 
Files cenderung menarik jalan cerita 
dari satu pertunjukan ke pertunjukan 
berikutnya. Teknik pembuatan 
benar-benar berbeda, tapi hasilnya 
sama, kedua film tersebut 
menghasilkan jawaban yang sama 
terhadap pertanyaan yang sama, 
dan meninggalkan penonton untuk 
lebih menghargai teori konspirasi 
walaupun penonton tidak 
seharusnya mengetahui seluruh ide 
teori konspirasi. 

Ini tentu menjadi alasan bahwa 
menonton kedua film tersebut 
adalah keharusan, dan saya 
menyarankan anda menontonnya. 
Walaupun X-Files tidak selalu 


berurusan langsung dengan 
fenomena UFO, hampir semua 
serial X-Files paling tidak telah 
memberi beberapa referensi ke 
UFO, dan informasi ini tentu 
membantu konspirasi menengah 
lebih hidup. 

Keharusan memasukkan 
kejadian adalah sangat penting, dan 
kedua film tersebut mempunyai 
kesimpulan yang sama dan memberi 
pukulan yang membuat kita ingin 
belajar lebih tentang kesimpulan- 
kesimpulan tersebut. 

Bersama, kita akan membuka 
kebenaran yang adad di belakang 
teori ini semua, karena “The truth 
is out there ”, dan “The Truth is 
Stranger”. * 


Nomor 10 


47 


INFO-UFO 






5 Strategi Memperoleh Kontak Dengan ET 


Mencari Obyek Alien 

(Bagian Keempat) 

Oleh: Alien Tough 



Bagaimana kita menemukan bukti fisik keberadaan alien di planet lain? 


Strategi #1: mencari di 
system tata surya dan bumi 
untuk bukti-bukti fisik dari 
obyek alien atau efeknya. 

Strategi yang luas ini dapat diraih 
lewat beberapa cara berbeda. 
Walaupun pembaca dapat tidak 
sependapat tentang mana dari cara- 
cara ini khususnya menjanjikan dan 
yang mana yang tidak berharga, 
adalah berguna untuk memulai 
dengan sebuah survey tentang total 
rentang kemungkinan. Untuk 
tambahan diskusi dan kemungkinan, 
lihatlah bab tentang teknologi alien 
oleh Gregory Benford (1999) dan 
bagian tentang mendeteksi satelit 
oleh Richard Burke-Ward (2000). 

Pencarian bukti fisik dapat 
berfokus pada system tata surya 
atau pada bumi, dan dapat pula 
berfokus pada fenomena yang 
normalnya dipelajari ilmu-ilmu 
utama atau pada fenomena- 
fenomena anomaly/j anggai yang 
asing. Kedua perbedaan ini 
memungkinkan kita untuk 
mengelompokkan beragam 
pendekatan pencarian menjadi 
empat kategori. 

a. Dalam system tata surya, 
pencarian untuk bukti-bukti yang 
tak dapat dibantah dari obyek alien. 

Obyek ini dapat berupa satelit 
atau pesawat ruang angkasa, 
sebagai contoh, atau bagian- 
bagiannya yang terbuang. 
Pencarian seperti itu dapat 
berfokus pada bulan, sabuk asteroid, 
atau titik-titik equilibrium Lagrange 
(Freitas dan Valdes, 1980). 
Kemungkinan lain, obyek alien 


mungkin berupa bangunan, 
monumen, atau struktur buatan 
lainnya. Tentu saja, keberadaan 
alien mungkin dengan sengaja 
meninggalkan artefak untuk kita 
untuk ditemukan di tempat tertentu 
dalam tata surya seperti di puncak 
tertinggi Mars, atau di lembah 
terdalam Venus, atau di tempat- 
tempat yang dipilih dengan hati-hati 
yang dapat kita jelajahi suatu hari 
disebabkan keingintahuan ilmiah 
kita atau penghargaan kita pada 
keindahan. Atau peralatan mungkin 
telah disimpan di sebuah permukaan 
sesuatu (mungkin di retakan atau 
lorong alam), untuk melindungi dari 
kerusakan yang ditimbulkan radiasi 
kosmik dan meteorit mikro. 

Baugher (1985, hal. 155) bahkan 
telah mengusulkan bahwa sebuah 
satelit alien mungkin saja pada satu 


dari bulan-bulan dalam system tata 
surya yang secara geologis telah 
mati, “membentuk sebuah tempat 
rahasia berisi informasi untuk 
artefak.Tempat tersebut dapat 
mengandung deskripsi tentang 
peradaban yang mengirimkan 
satelit, beserta instruksi untuk 
memulai kontak.” 

Pendekatan lain adalah untuk 
mencari panas, gas buangan, atau 
buangan dan produk sampingan 
yang mungkin telah dikeluarkan 
satelit atau pesawat raung angkasa. 
Mencari keanehan infra merah 
dalam sabuk asteroid sering 
diusulkan sebagai satu contoh, atau 
mencoba mendeteksi komunikasi 
dari satelit kembali ke markasnya, 
atau menggunakan transformasi 
material KLT (Maccore, 1994) 
untuk mendeteksi tanda 


INFO-UFO 


48 


Nomor 10 

















elektromagnetik dengan 
perkiraan terhadap lokasi objek, 
system pendorong untuk 
pergerakan, dan komunikasi. 

Kemungkinan lain adalah 
untuk mencari bukti pertambangan, 
untuk berjaga-jaga jika satelit telah 
menambang material yang penting 
untuk menyusun satelit-satelit 
tambahan. Ide tentang satelit-satelit 
yang menduplikasi diri setelah 
didiskusikan secara luas dalam 
literature SETI selama bertahun- 
tahun. 

Kemungkinan lain adalah 
“kembalinya spesimen biologis 
(seperti) rambut atau serpihan kulit 
dari ras manusia.”(Shapiro, 1999 
hal.248).Situasi ini memerlukan 
waktu untuk menyimpulkan 
kemungkinan bahwa yang disebut 
alien sebetulnya berkembang lama 
sebelumnya dari manusia, tapi 
mengasingkan diri mereka dari 
pandangan untuk menghindari 
konflik atau untuk beberapa alasan 
lainnya.” Sebuah contoh jaringan 
dapat mengungkapkan apakah ET 
berdasar pada DNA dan 
berhubungan dengan kita, seperti 
katakanlah, orang Neanderthal, 
atau apakah mereka benar-benar 
memiliki biokimia alien dan asal usul 
yang terpisah.”(Shapiro, 199 
hal.248) 

b. Mencari di planet bumi 
untuk bukti fisik dari alien 

Dapat saja di orbit, di daratan, 
atau di lautan. Dapat saja tiba baru- 
baru ini atau jutaan tahun yang 
lalu.Dapat saja suatu satelit 
inteligensi yang aktif memonitor kita 


atau sebuah bagian yang terbuang 
dari sebuah satelit kuno, beragam 
ilmu dan tentunya agen-agen 
rahasia dan keamanan, mungkin 
telah banyak memonitor bumi, 
termasuk lautan dan ruang angkasa. 
Mungkin kita juga harus bertanya 
pada pemanjat tebing, pendaki, 
penjelajah, ahli palaentologi, dan 
penyelam dasar laut, untuk mencari 
satelit alien kecil atau artefak alien 
lainnya. 

c. Menggunakan metodologi 
ilmiah yang teliti untuk mempelajari 
fenomena yang nampak janggal 
dalam system tata surya 

Tiga macam fenomena telah 
diusulkan sebagai kemungkinan: 

i) mencari pola meyakinkan 
dari ETI dalam obyek-obyek yang 
bergerak cepat melintasi atau dekat 
permukaan bulan, atau fenomena 
temporer bulan lainnya. Apakah 
fenomena-fenomena tersebut 
muncul lebih sering di daerah yang 
telah dijelajahi oleh satu dari satelit- 
satelit kita, sebagai contoh Arkhipov 
(1994) usulkan? 

ii) mencari gema-gema radio 
tertunda seandainya ETI memberi 
sinyal atas keberadaannya dengan 
sengaja mengirimkan balik pada 
kita sebuah program radio atau 
sinyal lainnya yang kita pancarkan 
lebih awal. Laporan dari LDE yang 
diterima decade yang lalu telah 
mempelajarinya tapi contoh-contoh 
kontemporer akan menjadi jauh 
lebih meyakinkan. 

iii) mencari j ej ak obyek-obyek 
buatan di antara reruntuhan 
angkasa dan meteorit yang jatuh ke 


bumi, dan bahkan di lapisan-lapisan 
tua sedimen dari waktu lampau 
(Arkhipov, 1998a) .Mungkin satelit 
alien atau pesawat ruang angkasa 
beberapa kali jatuh ke bumi saat 
mengalami kecelakaan atau 
ditinggalkan.Dan reruntuhan alien 
lain mungkin telah menembus 
media antar bintang dan akhirnya 
menemukan cara untuk ke bumi. 

d) Mengembangkan dan 
menerapkan desain riset baru 
secara tepat untuk mempelajari 
fenomena janggal yang mungkin 
saja adalah tanda keberadaan ETI. 

Satu contoh: Gunakan prosedur- 
prosedur laboratorium yang sangat 
mudah untuk menguji apakah 
“jejak-jejak fisik” atau “hasil 
penanaman” berasosiasi seolah- 
olah dengan alien atau UFO, 
menyediakan bukti yang tidak 
mungkin keliru dari asal usul ET. 

Contoh lainnya : menyiapkan 
peralatan scanning (pindai) yang 
canggih di lokasi-lokasi yang tepat 
untuk menemukan apakah mungkin 
untuk merekam data menunjukkan 
keberadaan fisik satelit alien atau 
pesawat ruang angkasa. Sebagai 
contoh, satu orang atau lainnya telah 
mengusulkan radar, magnetometer, 
analisa spectrum, seismometer, 
penghitung Geiger, spektrometer 
optik, detector ion/ozon, gravimeter, 
geophone, kamera langit, kamera 
video, dan kamera infra merah, 
bersama peralatan untuk mengukur 
cuaca, suara, dan perubahan 
elektromagnetis. 

Beberapa proyek ini juga telah 
mencoba utnuk menarik perhatian 
pesawat asing untuk menggunakan 
lampu sorot pencari, lampu kilat, 
cahaya laser, infra merah, radio, 
suara, kode morse, atau konsentrasi 
mental yang terfokus, dengan 
pengertian semuanya adalah 
undangan pada ETI, yang 
merupakan topik kita berikutnya. 
(Bersambung) * 


Kita perlu menyiapkan peralatan scanning yang 
canggih di lokasi-lokasi yang tepat untuk 
menemukan apakah mungkin untuk merekam 
data menunjukkan keberadaan fisik satelit alien 
atau pesawat ruang angkasa. 


Nomor 10 ESI INFO-UFO 



n i k 





Jika anda sempat berjalan-jalan ke Roswell, New Mexico, maka Anda 
akan bisa mengunjungi Museum UFO di sana. Anda akan bisa melihat 
berbagai display, poster, diorama, maupun melihat dari dekat replika mayat 
alien beserta pesawatnya. Ada juga diorama pembuatan piring terbang di 
masa perang dunia kedua oleh NAZI Jerman. Selain itu berbagai souve- 
nir dapat anda peroleh, mulai dari miniatur alien, kaos, gantungan kunci 
sampai juga kartu pos bergambar alien. Ada juga ruang untuk menonton 
film dan pengarahannya. ^ 




Pintu masuk ke museum UFO 


Panel selamat datang 


http: // www. iufomrc. org/ 



Penjaga dengan kostum alien 



Di zona Alien dan Area 51 



Diorama piring terbang buatan NAZI Ruang untuk pertunjukan film dan ceramah. 


P 


Nomor 10 


INFO-UFO 


51 





































■j J> 



Jl. Krem ban ga n Barat 31 -i Surabaya 60175 

Tefp 031 - 3526207, 3542570 

Fax 031 - 3550283, PO BOX 1901 SBY 

email' bgm@sby.centnn.net.id 


m 

1 




























553 sSr* 


u L 


2THCI5- 


! - 






Kontak Redaksi 
Jt. Krembangan Barat 31-3 
Surabaya 60175, Indonesia 
Telp. (031) 3526207,3542570 
Fax. (031) 3559283 


Hotline pelanggan 
Telp. (031) 3557728 


http ://w w w. info-ufo.com 
email: redaksi@info-ufo.com 





